Dhanang Sukmana Adi -YuiiyaniSiyamtiningtyai TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI untuk SMP/MTs Kelas IX 





PUSAT PERBUKUAN 

Kementerian Pendidikan Nasional 


Dhanang Sukmana Adi •Yuliyani Siyamtiningtyas 


TEKNOLOGI INFORMASI 


OMUNIKASI 






























Dhanang Sukmana Adi 
Yuliyani Siyamtiningtyas 


TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI 


untuk SMP/MTs Kelas IX 



PUSAT PERBUKUAN 

Kementerian Pendidikan Nasional 


HakCipta buku ini pada Kementerian Pendidikan Nasional. 
Dilindungi Undang-undang. 


Teknologi Informasi dan Komunikasi 


untuk SMP/MTs Kelas IX 
Penulis 

Editor 

Design cover 
Setting/Lay out 
Ukuran Buku 


Dhanang Sukmana Adi 

Yuliyani Siyamtiningtyas 

Vivi Oktriani 

Desteka 

Ike Marsanti 

17,6 x 25 cm 


004.6 

DHA DHANANG Sukmana Adi 

t Teknologi Informasi dan Komunikasi/Dhanang Sukmana Adi, 

Yuliyani Siyamtiningtyas; editor, Vivi Oktriani.—Jakarta: Pusat 
Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. 
viii, 178 him.: ilus.; 25 cm 

Bibliografi: him. 167 
Indeks 

Untuk SMP/MTS kelas IX 

ISBN 978-979-095-173-0 (no. jilid lengkap) 

ISBN 978-979-095-213-3 (jil. 3j) 

I. Teknologi Informasi - Studi dan Pengajaran I. Judul 

II. Yuliyani Siyamtiningtyas III. Vivi Oktriani 


Hak Cipta buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional 
dari Penerbit CV. Teguh Karya 

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan 
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 

Diperbanyak Oleh. 





Kata Sambutan 


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat 
dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan 
Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran 
ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat 
melalui situs internet ( website ) Jaringan Pendidikan Nasional. 

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang 
memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
49 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009. 

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta 
karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan 
secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. 

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya ini, 
dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau 
difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat 
komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks pelajaran ini akan 
lebih mudah diakses oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun 
sekolah Indonesia yang berada di luar negeri sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. 
Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah 
buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu 
ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami 
harapkan. 


Jakarta, April 2010 
Kepala Pusat Perbukuan 


Kata Pengantar 


Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan 
penulisan buku Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/ 
MTs Kelas IX ini. 

Buku Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs 

ini kami susun, dengan tujuan membantu peserta didik untuk mengenal 
dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar peserta didik 
mampu mengembangkan sikap kritis, kreatif, apresiatif, dan mandiri dalam 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, 
diharapkan peserta didik nantinya mampu menghargai karya cipta di bidang 
teknologi informasi dan komunikasi. 

Jadi, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan 
dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih jauh tentang hal-hal 
baru dengan mengeksplorasi segala kemampuan pada dirinya agar mampu 
bersaing sesuai tuntutan zaman. 

Sementara itu, konsep materi dalam buku ini, disajikan secara sistematis 
dan runtut, dengan bahasa yang sederhana dan ejaan yang digunakan mengacu 
pada pedoman EYD, sehingga pesan atau informasi yang disampaikan 
mudah dipahami peserta didik. Selain itu, diberikan contoh-contoh soal 
yang dapat membantu menguatkan pemahaman konsep yang ada di materi, 
sehingga peserta didik lebih mudah dan mampu memahami isi buku ini 
secara utuh. 

Penulis menyadari, sebaik apapun penyajian dalam buku ini, tentu masih 
banyak kekurangan-kekurangan yang ditemui. Untuk itu, dengan tangan 
terbuka penulis menerima saran dan kritik yang diberikan semua pihak. 

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pem- 
belajaran pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat SMP/ 
MTs kelas IX. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini. 


Februari, 2009 


Penulis 


Petunjuk Penggunaan Buku Ini 


Buku ini terdiri atas 6 Bab yang terbagi dalam dua semester, yaitu 
semester 1 mencakup Bab 1, Bab 2, dan Bab 3; semester 2 mencakup Bab 4, 
Bab 5, dan Bab 6. Bab 1 membahas tentang Mengenal Internet , Bab 2 tentang 
Sistem Jaringan Internet/Intranet, Bab 3 tentang Akses Internet , Bab 4 
tentang Koneksi ke Internet , Bab 5 tentang Layanan Informasi di Internet, 
dan Bab 6 tentang Situs-Situs Informasi di Internet. Urutan keenam Bab 
tersebut dirancang sebagai suatu rangkaian uraian yang saling berkait, 
mendalam, dan bertahap tentang satu pokok bahasan. Selain keenam bab 
tersebut, dalam buku ini ditambahkan pula sebuah materi pengayaan 
tentang program presentasi dan pengenalan multimedia yang mendukung 
program presentasi. 

Lebih lanjut, di bawah ini diuraikan cara penggunaan buku ini. Setiap 
bab tersaji dengan rincian judul bab didukung gambar/ilustrasi, kata kunci, 
uraian materi, pelatihan, penutup, evaluasi soal-soal, dan kegiatan. 

1. Judul Bab, dicantumkan untuk mencerminkan isi KD. Dengan 
melihat judul bab, secara otomatis kalian bisa langsung mengetahui 
kira-kira apa isi materi bab yang akan kalian pelajari tersebut. 

2. Gambar/ilustrasi, diberikan untuk mendukung penjelasan isi 
materi. Kalian dapat menemuinya pada awal bab dan di setiap 
penjelasan materi yang terkait. 

3. Kata Kunci, disebutkan pada setiap awal bab. Kata kunci membantu 
kalian dalam mengenali kata-kata baru, yang akan kalian temui dalam 
materi pada bab terkait. 

4. Uraian Materi, uraian materi menjabarkan SKKD. Dengan mempelajari 
uraian materi, kalian akan tahu kira-kira hasil belajar apa yang akan 
dicapai sesuai tuntutan kurikulum yang tertuang dalam SKKD. Uraian 
materi dapat kalian pelajari dengan mudah pada setiap babnya, karena 
disajikan runtut, dari yang mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak, 
dari yang sederhana ke kompleks, dan dari yang dikenal sampai yang 
belum dikenal. Semua dapat kalian pahami dengan mudah dengan 
dukungan gambar/ilustrasi yang ada. 

5. Pelatihan, disajikan dalam bentuk latihan soal-soal. Latihan soal-soal 
ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kerjakan setiap 
pelatihan yang ada untuk melatih kemampuan memahami dan 
menerapkan konsep materi yang telah kalian pelajari dalam subbab- 
subbab terkait. 

6. Penutup, di bagian penutup ini diberikan ulasan tentang manfaat 
apa saja yang kalian peroleh setelah mempelajari seluruh isi bab. 


V 


7. Evaluasi soal-soal, diberikan dalam bentuk uji kompetensi dan soal- 
soal yang disajikan bersifat kognitif yang diletakkan pada akhir bab. 
Evaluasi soal-soal ini dapat membantu kalian menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam materi. Jadi kerjakan semua soal-soal yang 
ada, agar kalian mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian 
terhadap materi pada setiap babnya. 

8. Kegiatan, dapat kalian temui pada bagian akhir bab setelah evaluasi 
soal-soal dengan istilah "Kreativitasku". Kegiatan ini bersifat psiko- 
motorik,menuntut dan mengajak kalian lebih interaktif dan partisipatif 
untuk mencoba latihan dengan data baru. Kegiatan ini dapat kalian 
lakukan secara individu atau kelompok. 

Dengan mengikuti petunjuk penggunaan buku ini, kalian diharapkan 
dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep materi yang ada pada 
buku ini secara utuh. Sehingga, apa yang menjadi tuntutan kurikulum yang 
tertuang dalam SKKD dapat tercapai. Adapun pengalaman belajar yang 
didapat pada buku ini, diharapkan mampu membuat kalian terdorong 
untuk belajar lebih jauh tentang teknologi informasi dan komunikasi. 
Sehingga, pada akhirnya kalian dapat merasakan manfaat teknologi informasi 
dan komunikasi bagi kehidupan kalian kelak. 


vi 


Diunduh dcw\ BSE.yltfhoni.oom 

Daftar Isi 

Kata Sambutan. iii 

Kata Pengantar. iv 

Petunjuk Penggunaan Buku Ini. v 

Daftar Isi . vi 

Bab 1 Mengenal Internet. 1 

A. Sejarah Internet. 2 

B. Pengertian Internet dan Intranet. 3 

C. Manfaat dan Dampak Negatif Internet. 5 

Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet. 13 

A. Sejarah Singkat Jaringan. 14 

B. Jaringan Komputer. 15 

G Komunikasi Data. 23 

D. Keamanan Data. 28 

E. Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Menggunakan 

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 30 

Bab 3 Akses Internet. 3 5 

A. Jaringan Service Provider. 36 

B. Perangkat Keras untuk Mengakses Internet. 39 

G Perangkat Lunak untuk Mengakses Internet. 42 

D. Penginstalan Modem. 43 

E. Mendownload dan Menginstal mIRC. 48 

F. Mendownload dan Menginstal Yahoo! Messenger. 54 

Bab 4 Koneksi ke Internet. 6 5 

A. Jenis-Jenis Koneksi Internet. 66 

B. Mendemonstrasikan Akses Internet sesuai dengan Prosedur ... 67 

Bab 5 Layanan Informasi di Internet. 7 9 

A. Fasilitas-Fasilitas Fayanan Informasi di Internet. 80 

B. Menjelajahi Internet. 85 

C. Penggunaan Beberapa Fasilitas Fayanan Informasi di Internet.. 100 

Bab 6 Situs-situs Informasi di Internet. 125 

A. Ragam Situs. 126 

B. Mengakses Situs untuk Memperoleh Informasi. 128 

Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi. 141 

A. Macam-Macam Aplikasi Presentasi. 142 

B. Program Aplikasi Microsoft PowerPoint. 143 

Glosarium . 161 

Daftar Pustaka. 167 

Indeks . 169 

Lampiran . 171 

A. Beberapa Contoh Situs di Internet. 171 

B. Cara Membuat Friendster. 172 

■ ■ 

VII 









































Mengenal Internet 


Bab 




Sumber: www.rics.org, 2009 

Gambar 1.1 Dengan teknologi internet kita dapat mengetahui 
peristiwa-peristiwa yang ada di dunia. 


Kata Kunci 



■ internet 

■ e-government 

■ penipuan 

■ intranet 

■ e-learning 

■ carding 

■ TCP/IP 

■ pornografi 

■ perjudian 

■ e-commerce 

■ violence and gore 

■ hiburan 



) 


Istilah internet mungkin sudah akrab dan tidak asing lagi di telinga kalian 
saat ini. Internet dapat membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas 
sekolah. Segala informasi dapat kalian peroleh dari internet. Berkomunikasi 
secara langsung dengan teman yang ada di luar kota atau luar pulau bahkan 
melewati benua atau samudra dapat kalian lakukan dengan mudah dalam 
hitungan detik, melalui internet. Peristiwa-peristiwa mutakhir di seluruh 
penjuru dunia dapat kalian ikuti dan ketahui juga melalui internet. Jadi, 
apa internet itu? Mengapa internet begitu sangat membantu dalam 
aktivitas manusia? Penasaran? Mari, mengenal lebih jauh tentang internet. 


Bab 1 Mengenal Internet 







A. Sejarah Internet 

Sebelum mengenal apa itu internet, ada baiknya kalian mengetahui 
sejarah munculnya internet. Pada awalnya internet merupakan jaringan 
komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat 
di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET ( Advanced 
Research Project Agency Network ), di mana mereka mendemonstrasikan 
bagaimana dengan hardware komputer yang berbasis UNIX, kita bisa 
melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran 
telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, keandalan, 
seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar 
yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru 
yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP ( Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol). 

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. 
Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department 
of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan 
menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi 
masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya 
informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. 

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan tiga situs saja yaitu 
Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, Uni¬ 
versity of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di 
tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan 
Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di 
seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin 
bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. 
Oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu "MILNET" untuk 
keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan 
non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan 
akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian 
disederhanakan menjadi internet. 

Bagaimana sejarah internet di Indonesia? 

Jaringan Intranet di kampus- 
karnpus merupakan kunci awal per- 
kembangan internet di Indonesia. 

Sebelum ada sambungan ke internet 
sudah ada jaringan komputer di 
lingkungan terbatas yang dikenal 
sebagai Local Area Network (LAN) 
di sejumlah lembaga pendidikan dan 
lembaga pemerintahan di Indonesia. 



Sumber: www.kutaikartanegara.com , diakses 5 


Februari 2009 

Gambar 1.2 Pengenalan internet lewat kampus. 


2 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 


Pada era 1980 sampai menjelang pertengahan tahun 1990-an, di kalangan 
pendidikan tinggi (universitas) dengan para stake holders yang terdiri 
atas para akademis, mahasiswa, dan ilmuwan telah timbul inisiatif untuk 
mengembangkan berbagai kegiatan seputar teknologi komputer dan ra¬ 
dio yang semula hanya merupakan hobi, kegiatan amatir, maupun bagian 
dari proses pendidikan mereka di perguruan tinggi menjadi suatu media 
telekomunikasi yang akan memudahkan pertukaran data dan informasi, 
tidak hanya dalam lingkungan kampus atau lembaganya saja, namun 
mereka pun telah memiliki imajinasi bahkan keinginan untuk mengem¬ 
bangkan suatu jaringan atau network antarkampus dan bahkan antarnegara. 

Hal tersebut dimulai dengan berbagai penelitian di lembaga-lembaga 
pendidikan dan lembaga pemerintahan dengan bidang kerja yang 
berhubungan dengan teknologi telekomunikasi khususnya komputer dan 
networkingnya, ditambah dengan adanya transfer of technology dari 
sejumlah akademis selepas studi ataupun penelitian mereka di luar negeri, 
di mana teknologi jaringan komputer sudah mulai berkembang. 



WLAN 
Modem Radio 


PC Router 



> 

<0 


Switch 




NAT Server 


Web Server DNS Server 


Email Server 

VoIP , 
Adapter 


cP- 

^Telepon 



B. Pengertian Internet dan Intranet 

Internet dan intranet mungkin sudah 
digunakan sebagian dari kita semua 
dalam melaksanakan aktivitas 
sehari-hari. Tetapi, temyata banyak 
dari kita yang belum tahu secara 
pasti apa itu internet dan intra¬ 
net. Istilah internet berasal dari 
bahasa Latin "inter" yangberarti 
"antara". Secara kata per kata, 
internet berarti jaringan antara 
atau penghubung. Internet 
sendiri singkatan dari kata "in¬ 
terconnection networking" yang 
mempunyai pengertian hubung- 
an komputer dengan berbagai 
tipe yang membentuk sistem 
jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) melalui 
jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan sebagainya. 
Jadi, internet merupakan sekumpulan komputer yang terhubung menjadi 
satu dalam sebuah jaringan komputer yang berada di seluruh dunia tanpa 
mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya sebagai sarana berkomunikasi 
dan menyebarkan informasi. 

Oleh karena internet merupakan sebuah jaringan, maka sebuah kom¬ 
puter yang terhubung dengan internet akan terhubung dengan 
komputer yang berada di seluruh dunia. Dalam mengatur integrasi dan 
komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP/IP. 


Komputer 


Komputer 


Sumber: www.duniacyber.com , diakses 16 Februari 

2009 

Gambar 1.3 Contoh jaringan internet. 


Bab 1 Mengenal Internet 3 























TCP (Transmission Control Protocol) bertugas memastikan bahwa semua 
hubungan bekerja dengan benar. Adapun IP (Internet Protocol) secara 
umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute 
alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, mengatur, dan 
mengirimkan paket-paket pengiriman data. 

Dengan demikian, komputer yang terhubung dengan jaringan 
internet akan dapat mengakses berbagai informasi secara gratis dengan 
jumlah yang tidak terbatas. Internet dapat dikatakan sebagai sumber data 
dan informasi serta sarana pertukaran data dan informasi tanpa adanya 
jarak fisik dari komputer dan dalam waktu yang sangat cepat. Dengan 
adanya internet, memungkinkan setiap orang dapat mengakses informasi 
yang tersimpan di dalam komputer di belahan dunia yang lain. Selain 
itu, kita dapat saling bertukar informasi secara global di seluruh dunia 
tanpa batas institusi, dimensi ruang, dan waktu. 

Selain internet, ada juga sistem komunikasi jaringan yang bersifat 
lokal, mirip dengan internet, yaitu intranet. Intranet (Intraconnected Net¬ 
work) merupakan perkembangan dari LAN (Local Area Network) dengan 
mengadopsi teknologi internet. Intranet merupakan sebuah jaringan khusus 
dengan sistem dan prinsip yang sama dengan internet. Intranet dapat 
dikatakan merupakan internet yang dibuat dalam lingkup lokal. 

Intranet biasanya digunakan oleh 
perusahaan, lembaga pendidikan, 
organisasi, dan lain-lain. Misalnya, 
jaringan komputer PT Telkom seluruh 
Indonesia. Intranet berfungsi mengo- 
munikasikan komputer satu dengan 
yang lain, persis seperti internet tetapi 
layanannya terbatas, tidak seluas dan 
seberagam di internet. 

Intranet juga menggunakan protokol TCP/IP. Protokol ini memung¬ 
kinkan suatu komputer mengirim dan memberi alamat data ke komputer 
lain sekaligus memastikan pengiriman data sampai tujuan tanpa kurang 
apa pun. Di Indonesia intranet telah digunakan oleh beberapa perusahaan, 
walaupun terbatas pada perusahaan komputer, dan industri besar lainnya. 

PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Apakah di sekolah kalian sudah terpasang internet? 

2. Bagaimana pemanfaatan internet tersebut di sekolah kalian? 

3. Jelaskan pendapat kalian, tentang perkembangan internet di Indonesia! 

4. Apa maksudnya, bahwa internet tidak mengenal batas negara, ras, 
dan kelas ekonomi? 

5. Apa yang kalian ketahui tentang TCP/IP? 


Laptop (PC Di) 



Sumber: www.benpinter.net, diakses 16 

Februari 2009 

Gambar 1.4 Contoh jaringan intranet. 


4 Teknologi Informasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 









C. Manfaat dan Dampak Negatif Internet 

Internet sebagai suatu teknologi telah tumbuh dan berkembang 
sedemikian besar sebagai alat informasi dan komunikasi. Internet telah 
memberi banyak sekali manfaat dan kemudahan bagi penggunanya yang 
meliputi berbagai kalangan, mulai dari pelajar dan mahasiswa, para 
pendidik, pengelola perpustakaan, pemerintah, dokter, para investor, dan 
sebagainya. Hampir semua profesi tersebut sangat dibantu dengan adanya 
teknologi internet. Apa saja manfaat internet bagi semua kalangan? 

1. Manfaat Internet 

Dahulu internet hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu saja 
dan dengan komponen tertentu pula. Tetapi saat ini orang yang berada 
di rumah pun bisa terhubung ke internet dengan menggunakan modem 
dan jaringan telepon. Penggunaan internet telah masuk dalam semua 
aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, keagamaan, bahkan hiburan. 
Berikut beberapa manfaat dari penggunaan internet di beberapa bidang. 

a. Bidang Pendidikan 

Di bidang pendidikan, internet memungkinkan kita untuk mendapatkan 
banyak referensi keilmuan dari perpustakaan maya (library online) yang 
ada di internet dan sebagai media pembelajaran secara online. Contohnya 
belajar jarak jauh dengan menggunakan teleconference internet (e - 
learning). Atau mungkin kalian bisa mengunjungi alamat-alamat situs 
seperti www.obengware.com untuk mencari informasi tentang artikel- 
artikel terbaru di bidang komputer, misalnya perangkat lunak dan 
perangkat keras, atau mencari program-program yang bebas dicopy 
seperti anti virus, driver-driver, dan lain-lain. Lebih lanjut, tentang situs- 
situs pendidikan dapat kalian pelajari di bab VI nanti. 



Sumber: www.perbanas.edu, diakses 5 Februari 2009 
Gambar 1.5 Perpustakaan online. 


Bab 1 Mengenal Internet 5 


b. Bidang Ekonomi dan Bisnis 

Di bidang ekonomi dan bisnis, internet hadir dengan istilah e-commerce. 
Dengan adanya e-commerce , kegiatan perdagangan, jual beli, promosi, dan 
sebagainya dapat dilakukan melalui internet tanpa harus bepergian. 
Contohnya, bila kalian ingin membeli buku referensi atau buku teks 
pelajaran, kalian tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke toko bukunya. 
Sekarang ada toko buku online yang bisa kalian kunjungi di internet. 
Dengan membuka alamat website toko buku yang dimaksud, kalian 
tinggal mencari buku yang diperlukan dan melihat harga yang tercantum, 
lalu memesannya. Contoh toko buku online yang dapat kalian kunjungi 
misalnya, http://www.gramedia.online.com, http://www. bukukita.com, 
htttp://www.bukul35.com, dan sebagainya. 



Sumber: www.ottogroup.com ,diakses 5 Februari 2009 
Gambar 1.6 Perdagangan melalui internet. 

c. Bidang Pemerintahan 

Di bidang pemerintahan, internet hadir dengan istilah e-government. 
Dengan adanya e-government, pemerintah dapat dengan mudah mem- 
berikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal, dan 
juga dapat digunakan untuk saling mempererat hubungan pemerintahan 
antarnegara. Contoh situs pemerintahan http://www.jakarta.go.id 

d. Bidang Sosial 

Internet di bidang sosial dapat digunakan untuk memberikan 
informasi mengenai berbagai macam kegiatan sosial yang telah, sedang, 
dan akan dilaksanakan dan juga dapat digunakan untuk membantu 
penggalangan dana untuk kegiatan sosial. 

e. Bidang Keagamaan 

Internet dalam bidang keagamaan dapat digunakan untuk sarana diskusi, 
tanya jawab masalah agama, berbagi ilmu agama, dan sebagainya. Situs- 
situs bidang keagamaan lebih lanjut dapat kalian pelajari di bab VI nanti. 


TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 


f. Sarana Bersosialisasi dan Mencari Sahabat 

Pengguna internet dapat menjalin komunikasi dengan rekan-rekannya 
di segala penjuru dunia dalam waktu singkat dan biaya murah melalui 
fasilitas e-mail dan chatting melalui berbagai situs yang ada seperti www. 
yahoo.com, www.facebook.com, www.friendster.com, dan sebagainya. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 5 Februari 2009 
Gambar 1.7 E-mail sebagai sarana berkomunikasi. 

g. Sarana Hiburan 

Internet menyediakan banyak fasilitas pilihan seperti permainan atau 
games, musik, video, dunia entertainment, dan sebagainya. Contoh situs 
hiburan musik dapat kalian kunjungi melalui www.indowebster.com 

Sementara itu, pemanfaatan intranet memberikan beberapa keuntungan 
dari beragam sudut pandang, terutama dalam menunjang perkembangan 
sebuah organisasi yang memanfaatkan jaringan intranet. Berikut ini beberapa 
keuntungan sebuah organisasi yang memanfaatkan jaringan intranet. 

1 Produktivitas kerja, dengan adanya intranet dapat membantu para 
pekerja dalam suatu organisasi untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan mereka untuk menunjang peran dan tanggung jawabnya 
masing-masing. 

2. Pemanfaatan waktu, melalui intranet pegawai organisasi dapat mem¬ 
peroleh akses informasi kapan pun sehingga terjadi efisiensi waktu. 
Organisasi juga dapat memberikan informasi setiap saat secara aktual. 

3. Komunikasi, adanya intranet dapat memudahkan komunikasi 
antarbagian, baik secara horizontal atau vertikal dalam organisasi. 


Bab 1 Mengenal Internet 7 































4. Operasi dan manajemen, intranet dapat digunakan untuk 
mendukung operasi dan keputusan dalam bisnis baik secara internal 
maupun antarorganisasi. 

5. Melalui intranet dihimpun seluruh informasi tentang organisasi 
sehingga meningkatkan efisiensi akses informasi organisasi. 

6. Kerangka perubahan budaya kerja, melalui intranet pegawai-pegawai 
organisasi dapat terhubung dan bekerja sama dalam dunia maya 
sehingga memungkinkan munculnya pemikiran atau ide untuk 
pengembangan organisasi. 

7. Sistem intranet menunjang keterpaduan kemampuan e-mail internal 
dan eksternal. 

2. Dampak Negatif Internet 

Kehadiran internet diakui membawa banyak manfaat dan kemudahan 
namun tidak bisa dipungkiri adanya "efek negatif". Dampak negatif 
internet dapat dilihat di bawah ini. 

a. Pornografi 

Internet sering dikatakan identik dengan pornografi. Dengan 
kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi 
pun merajalela. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan 
kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk 
bertindak kriminal. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser 
melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis 
homepage yang dapat diakses. 

b. Violence and Gore 

Kekejaman dan kesadisan di internet banyak ditampilkan, karena segi 
bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas, maka pemilik situs 
menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs-situs mereka. 
Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. 

c. Penipuan 

Internet pun tidak luput dari serangan penipuan, seperti perilaku 
dan ulah cracker , manipulasi data, dan lain-lain. Cara terbaik adalah tidak 
mengindahkan hal ini atau mengonfirmasi informasi yang didapat pada 
penyedia informasi tersebut. 

d. Carding 

Cara belanja dengan menggunakan credit card adalah cara yang paling 
banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling 
banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat terbuka, para 
penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu 
kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Selanjutnya, mereka 
menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan 
mereka. 

8 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelasIX 


e. Perjudian 

Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang 
tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk 
memenuhi keinginannya. Kalian perlu menghindari situs seperti ini, 
karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak 
persetujuan dari pengunjungnya. Sekarang ini banyak situs yang 
menyediakan perjudian seperti Cassino, Black Jack , dan sebagainya. 



Sumber: www.cbc.ca, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 1.8 Salah satu contoh perjudian di internet. 


PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Carilah sebuah artikel tentang "Pengaruh TIK terhadap Dunia 
Pendidikan di Indonesia" pada sebuah situs pendidikan! 

2. Sebutkan manfaat internet di bidang sosial! 

3. Carilah sebuah artikel keagamaan (bebas tentang apa saja), di sebuah 
situs keagamaan! 

4. Apa yang kalian ketahui tentang violence and gore ? 

5. Apa saran yang dapat kalian berikan kepada para pengguna internet 
agar terhindar dari penipuan? 

MANFAAT PELAJARAN INS 

Kalian telah mengenal tentang seluk beluk internet. Internet telah 
mengubah pola interaksi masyarakat antara lain interaksi bisnis, 
ekonomi, sosial, dan budaya. Tak terkecuali kalian sebagai pelajar. Dengan 
mengenal internet dan belajar lebih jauh tentang internet, kalian akan 
dapat memperoleh manfaat yang besar. Seperti mendapat referensi 
keilmuan dari perpustakaan online. Kalian juga dapat memperoleh 
informasi untuk kehidupan pribadi misalnya tentang kesehatan, hobi, 
rekreasi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial melalui internet. 

v___ ) 


Bab 1 Mengenal Internet 9 








d I I 

Namun, perlu kalian ingat, bahwa internet tidak hanya memberikan 

informasi yang positif saja, tapi hal-hal negatif juga akan kalian temui 
dalam internet. Maka, kalian perlu membatasi diri dalam mengenal 
internet, hal-hal yang positif saja yang kalian ambil. Hal-hal yang negatif 
tidak perlu kalian ambil, karena dapat berdampak negatif pada diri 
kalian sendiri. Ujungnya kerugian yang akan kalian dapat. 

V_ I ____ ) 

RANGKUMAN 

■ Pada awalnya internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk 
oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969 melalui proyek 
ARPA yang disebut ARPANET. Proyek ARPA (ARPANET) dibangun 
dengan tujuan untuk keperluan militer. 

■ Internet di Indonesia muncul pada tahun 1980-an. 

■ Internet singkatan dari kata interconnection networking , yaitu hubungan 
komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang 
mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) melalui jalur 
telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan sebagainya. 

■ Pengaturan integrasi dan komunikasi jaringan komputer menggunakan 
protokol TCP/IP. 

■ Intranet (intraconnected network) merupakan sebuah jaringan khusus 
dengan sistem dan prinsip yang sama dengan internet. Atau dapat 
dikatakan intranet merupakan internet yang dibuat dalam lingkup 
lokal. 

■ Intranet biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan, lembaga 
pendidikan, organisasi, dan lain-lain. Contohnya jaringan komputer- 
komputer PT Telkom seluruh Indonesia. 

■ Manfaat internet meliputi beberapa bidang antara lain: pendidikan, 
ekonomi dan bisnis, pemerintahan, sosial keagamaan, dan sebagai 
sarana bersosialisasi serta sarana hiburan. 

■ Dampak negatif internet antara lain pornografi, violence and gore , 
penipuan, carding , dan perjudian. 


UJi K0MPETENS1 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Istilah internet merupakan singkatan dari ... . 

a. In ternal Network 

b. Interface Networking 

c. Interconnected Networking 

d. In tern Networking 


10 


TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 






2. Menurut sejarah internet bermula dari proyek Departemen 
Amerika Serikat dalam melakukan penelitian dengan membentuk 
jaringan komputer yang bernama ... . 

a. DARPANET 

b. ARPANET 

c. MILNET 

d. NESNET 

3. ARPANET dikembangkan oleh Departemen Amerika Serikat 
pada tahun .... 

a. 1996 

b. 1969 

c. 1699 

d. 1980 

4. Teknologi jaringan komputer yang serupa dengan internet namun 
bersifat lokal adalah .... 

a. intranet 

b. MILNET 

c. LAN 

d. TCP/IP 

5. Internet Indonesia mulai dikenal pada tahun .... 

a. 1965 

b. 1990-an 

c. 1980-an 

d. 1970-an 

6. Jaringan internet yang dibuat khusus untuk militer dikenal dengan 
istilah .... 

a. DARPANET 

b. ARPANET 

c. MILNET 

d. NESNET 

7. Manfaat internet di bidang pendidikan adalah .... 

a. dapat melakukan kegiatan perdagangan dan jual beli dengan 
mudah 

b. memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat 

c. mempercepat hubungan pemerintahan antarsuatu negara 

d. mendapatkan referensi keilmuan dari perpustakaan online 

8. Sebagai sarana hiburan, internet menyediakan banyak fasilitas 
berikut ini kecuali .... 

a. permainan atau games 

b. musik 

c. dunia en tertainmen t 

d. chatting 


Bab 1 Mengenal Internet 


9. Internet dalam bidang keagamaan digunakan untuk .... 

a. sarana diskusi dan tanya jawab masalah agama 

b. berkomunikasi dengan teman-teman dari segala penjuru dunia 

c. mencari informasi seputar kehidupan artis 

d. sarana kegiatan sosial 

10. Salah satu dampak adanya penggunaan internet adalah ... . 

a. violence and gore 

b. dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah 

c. memperoleh segudang informasi 

d. mengetahui berita terkini tanpa menunggu hingga pagi 

B. Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Jelaskan perbedaan antara internet dan intranet! 

2. Sebutkan manfaat internet di beberapa bidang! 

3. Bagaimana pengaturan integrasi dan komunikasi jaringan 
komputer internet? 

4. Sebutkan dampak negatif internet! 

5. Bagaimana cara kalian mencegah dampak negatif internet? 

KREATIVITASKU 

r t 

Lakukan tugas berikut secara kelompok! 

Caranya: 

1. Siapkan sterofom. 

2. Cari dan gunting gambar-gambar komputer, globe. 

3. Siapkan kabel berwarna dengan warna yang berbeda-beda. 

4. Buat terlebih dahulu sketsa dari gambar skema jaringan internet 
dan intranet dengan pensil pada kertas kosong. 

5. Cobalah proyeksikan sketsa dari jaringan internet dan intranet 
ke sterofom dengan bantuan alat-alat yang telah disiapkan 
(tempelkan pada sterofom). 

6. Beri judul tugas pada bagian atas sterofom. 

7. Beri keterangan daftar anggota kelompok kalian dan sedikit 
penjelasan tentang jaringan internet dan intranet. 

8. Hasil kreativitas kelompok kalian kumpulkan pada bapak/ibu 
guru TIK. 

(Jika langkah-langkah tersebut kurang dimengerti, mintalah petunjuk 
guru TIK kalian). 

" W 


12 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 







Bab 



Sistem Jaringan Internet/ 
Intranet 




ggl 



LAN 


dfib 


■■■■ 

■■■■ 

■■■■ 

■■■■ 


WAN 


Kantor pusat 


■■■■ 

■■■■ 



Kantor 

cabang 


Gambar 2.1 Jaringan internet. 


Sumber: www.duniacyber.com, 2009 


M — ^ ^ | 

Kata Kunci 


■ 

jaringan komputer 

m 

modem 

■ 

konektor 

■ 

LAN 

m 

hub 

■ 

bridge 

■ 

MAN 

m 

repeater 

■ 

server 

■ 

WAN 

m 

router 

■ 

client 

■ 

topologi 

m 

topologi star 

■ 

topologi bus 

■ 

topologi ring 

■ 

komunikasi data 

■ 

source 

■ 

transmitter 

■ 

transmission system 

■ 

receiver 

■ 

destination 

■ 

keamanan data 

■ 

HTTP 

■ 

FTP 

■ 

kesehatan dan kese- 

■ 

Telnet 

■ 

Network Interface Card 


lamatan kerja (K3) 

■ 

internet layer 

■ 

sistem komunikasi offline 

■ 

gopher 

■ 

komunikasi data 

■ 

sistem komunikasi online 

■ 

NNTP 

■ 

application layer 

■ 

network access layer 

■ 

SMTP 

■ 

transport layer 

■ 

physical layer 

■ 

POP 




v_ w 


Pada bab 1 lain, kalian sudah mengenal tentang internet dan intranet, 
yang mana internet atau intranet adalah merupakan suatu jaringan komputer 
yang ada di seluruh dunia atau dalam lingkup lokal, sating berhubungan dan 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 1 3 
















































berinteraksi antara satu komputer dengan komputer lainnya secara 
langsung untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Jadi, dapat 
dikatakan internet adalah sebuah jaringan komputer. Tahukah kalian, apa 
jaringan komputer itu? Di bab 2 ini, kalian akan menemukan jawabannya. 
Jadi, ikuti dengan saksama pembahasan materi berikut ini. 



Sumber: 
www. emmi tsburg.net, 
diakses 5 Februari 2009 
Gambar 2.2 Prof. Aiken. 


A. Sejarah Singkat Jaringan 

Pada tahun 1943 pertama kali konsep jaringan 
lahir di Amerika dari sebuah proyek riset Harvard 
University yang dipimpin oleh Prof. H. Aiken dan 
proyek tersebut hanyalah memanfaatkan sebuah 
perangkat komputer untuk dapat dipakai bersama 
dalam mengerjakan program dengan proses 
beruntun (Batch Processing). 

Tahun 1950 terciptanya jenis komputer besar 
dengan super komputer dapat melayani beberapa 
terminal yang dikenal dengan nama TSS (Time 
Sharing System). TSS bekerja dengan konsep 
distribusi proses berdasarkan waktu, di mana pada 
sistem TSS beberapa terminal terhubung secara seri 
ke sebuah host komputer. 

Tahun 1970 dengan super komputer menggunakan konsep proses 
distribusi (Distributed Processing) di mana dalam proses ini beberapa host 
komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel dengan 
melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri setiap host. 

Tahun 1975 pengembangan 


jaringan oleh pabrik komputer IBM 
dengan format SNA ( System Net¬ 
work Architecture) yang merupa- 
kan protokol untuk menghubungkan 
beberapa tipe komputer IBM dalam 
bentuk suatu sistem jaringan. Dan 
Pabrik komputer yang lainnya 
seperti Sperry Univac, WANG, dan 
DEC juga mempunyai software 
communication tersendiri, misalnya 
DECnet. Sekarang network yang 
dikembangkan oleh suatu pabrik komputer dapat dihubungkan dengan 
komputer-komputer yang dibuat oleh pabrik lainnya, bahkan dapat 
menggunakan protokol yang lain, misalnya AIS Netl ( Advanced Infor¬ 
mation System/Net 1) dikembangkan oleh AT & T pada tahun 1982. 



Sumber: Encarta Encyclopedia, 2006 
Gambar 2.3 Pabrik komputer IBM. 


14 Teknologi Informasi danKomurdkasi un tuk SMP/MTs Kelas EX 





















B. Jaringan Komputer 

Jaringan merupakan kumpulan dari perangkat keras dan lunak di dalam 
suatu sistem yang memiliki aturan tertentu untuk mengatur seluruh 
anggotanya dalam melakukan aktivitas komunikasi. Sementara itu, jaringan 
komputer adalah sekelompok komputer yang dihubungkan satu dengan yang 
lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi 
atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data informasi, pro¬ 
gram-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti menggunakan 
data di komputer yang lain dan printer. 



Sumber: www.blogspot.com, diakses 5 Februari 2009 
Gambar 2.4 Jaringan komputer. 


Data informasi tersebut bergerak melalui kabel-kabel atau nirkabel. 
Sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling 
bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan 
bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung 
dengan jaringan. Dengan demikian, dapat dikatakan suatu jaringan 
dibangun dengan tujuan menghubungkan jaringan-jaringan yang telah ada 
dalam jaringan tersebut sehingga informasi dapat ditransfer dari satu lokasi 
ke lokasi yang lain. Agar tujuan ini tercapai, maka setiap bagian dari jaringan 
komputer meminta dan memberikan layanan (service). Komputer yang 
meminta layanan disebut komputer client , dan komputer yang memberi 
layanan disebut komputer server. Biasanya hal ini sering disebut dengan 
istilah client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan 
komputer. 

Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih 
dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri dan dunia usaha 
telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu 
memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas 
dalam bidang teknologi. Berikut ini manfaat jaringan komputer. 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 15 





1. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih 
efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer 
tunggal dengan kualitas tinggi, dibandingkan memakai printer kualitas 
rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak 
jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi stand-alone terpisah 
untuk jumlah pengguna sama. 

2. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap 
andal dan up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat yang 
dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses 
data dari berbagai lokasi yang berbeda, dan membatasi akses ke data 
sewaktu sedang diproses. 

3. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data (data 
sharing). Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan 
sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. 

4. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi 
dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik 
merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan, di samping sistem 
penjadwalan, pemantauan proyek, conference online , dan groupware , 
di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. 

5. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka 
secara lebih efektif. Akses jarak-jauh ke data terpusat memungkinkan 
karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung 
berkomunikasi dengan pemasok. 


1. Jenis-Jenis Jaringan 


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jaringan komputer 
merupakan jaringan kerja atau sambungan antara dua atau lebih dari 
komputer sehingga dapat berkomunikasi antara yang satu dengan yang 
lain. Berdasarkan area geografis yang dijangkau oleh suatu jaringan, jenis 
jaringan dibedakan menjadi tiga macam. 


Client 2 



1 


Client 1 

Hub 

1 


■■■■■■ 

■■■■■■ 


□ 


Client 4 


a. Jaringan LAN (Local Area Network) 

LAN dapat didefinisikan sebagai network atau 
jaringan sejumlah sistem komputer yang 
lokasinya terbatas di dalam satu gedung, satu 
kompleks gedung atau suatu kampus dan 
tidak menggunakan media fasilitas komunikasi 
umum seperti telepon, melainkan pemilik 
dan pengelola media komunikasinya adalah 
pemilik LAN itu sendiri. Dari definisi tersebut, 
dapat kita ketahui bahwa sebuah LAN di- 
batasi oleh lokasi secara fisik. Adapun peng- 
gunaan LAN itu sendiri mengakibatkan 
semua komputer yang terhubung dalam 
jaringan dapat bertukar data atau dengan kata lain berhubungan. 


□ 


Client 3 


Sumber: www.blogspot.com, 
diakses 5 Februari 2009 
Gambar 2.5 Jaringan LAN. 


16 Teknologi Informasi danKomurdkasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 



































Jaringan LAN memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. 

1) Beberapa keunggulan LAN: 

a) Pemakaian sumber daya secara bersama-sama. 

b) Memungkinkan hubungan antarsistem dari beragam merk. 

c) Memungkinkan adanya transfer file antarbagian dengan melalui 
suatu server pengatur lalu lintas informasi. 

d) Efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih produktif. 

e) Lebih banyak terminal yang terhubung ke sistem. 

f) Mengurangi pemakaian kabel jika dibandingkan dengan sistem 
connect one by one. 

g) Memungkinkan komunikasi melalui e-mail. 

h) Adanya pembakuan user interface. 

i) Perlindungan investasi dan rahasia data karena adanya server 
pengatur dan password. 

2) Beberapa kelemahan LAN: 

a) Instrumentasi tidak sederhana. 

b) Ada kemungkinan password dapat ditembus. 

c) Perlu pengendali pemakaian software. 

d) Software harus dirancang untuk multi user. 

e) Semua layer model OSI harus dilaksanakan (protokol / aturan yang 
digunakan). 

f) Virus mungkin dapat menyebar melalui jaringan. 

b. Jaringan MAN (Metropolitan Area Network) 

Pada dasarnya MAN merupakan LAN yang berukuran lebih besar. Jaring¬ 
an ini mempunyai area jaringan yang lebih luas dari LAN. Jaringan ini 
disebut sebagai jaringan area metropolitan yang menjangkau antarwilayah 
dalam satu provinsi. Jaringan MAN menghubungkan jaringan-jaringan kecil 
yang ada seperti LAN yang menuju pada lingkungan area yang lebih besar. 
Contoh, beberapa bank yang memiliki jaringan komputer di setiap cabang- 
nya dapat berhubungan satu sama lain sehingga setiap nasabahnya dapat 
melakukan transaksi menyimpan uang dan mengambil uang atau transaksi 
lainnya di cabang mana pun dalam provinsi yang sama. MAN biasanya meng- 
gunakan nirkabel atau infrastruktur serat optik sambungan link ke situs 
mereka. MAN dioptimalkan untuk wilayah geografis yang lebih besar dari 
LAN, mulai dari beberapa blok bangunan hingga seluruh kota tidak menutup 
kemungkinan digunakan oleh banyak individu sebagai sarana umum. 

c. Jaringan WAN (Wide Area Network) 

WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, 
atau dengan kata lain kumpulan dari LAN yang dihubungkan dengan meng- 
gunakan alat komunikasi modem dan jaringan internet. WAN digunakan 
untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang 
lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat 
berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 1 7 


d. Internet 


Internet merupakan kumpulan dari LAN, MAN, dan WAN yang ada 
di seluruh dunia. Jaringan-jaringan tersebut dihubungkan ke sebuah 
jaringan internet dengan menggunakan jaringan kabel serat optik yang 
menghubungkan satu benua dengan benua lain. Kabel serat optik tersebut 
dibangun di dasar laut. 


PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Bagaimana awal mula jaringan terbentuk? 

2. Jelaskan yang dimaksud jaringan komputer! 

3. Apakah komputer-komputer di sekolah kalian menggunakan sebuah 
jaringan komputer? Jika ya, termasuk dalam jaringan apa? 

4. Carilah gambar jenis-jenis jaringan komputer di internet. Beri sedikit 
keterangan tentang kekurangan dan kelebihannya! 

5. Apa yang kalian ketahui tentang WAN? 


2. Perangkat Jaringan Komputer 

Dalam melakukan proses transaksi data sangat dibutuhkan beberapa 
komponen yang mendukung jalannya pengiriman data tersebut dalam 
jumlah yang signifikan, hal ini cenderung membuat orang untuk dapat 
bekerja secara online. Atas dasar inilah keberadaan hardware yang men- 
jembatani komputer dengan jaringan internet sangat diperlukan sehingga 
dapat menghubungkan komputer-komputer di belahan dunia lain. 


a. Modem 

Modem adalah device yang mampu mem¬ 
buat komputer terkoneksi dengan internet 
melalui jalur telepon standar. Modem banyak 
digunakan komputer-komputer rumah dan 
jaringan sederhana untuk dapat berkomunikasi 
dengan jutaan komputer lain dalam lalu lintas 
internet. Modem ini bekerja mengonversi 
sinyal informasi. 



Sumber: www.indo-work.com, 
diakses 5 Februari 2009 

Gambar 2.6 Modem 


b. Hub 

Hub adalah sarana network yang di¬ 
gunakan untuk memperkuat transmisi sinyal 
pada suatu jenis workstation tertentu. Hub 
merupakan perangkat dengan banyak port 
yang memungkinkan beberapa titik bergabung 
menjadi satu jaringan. 



Sumber: www.bcchardware.com, 


diakses 5 Februari 2009 

Gambar 2.7 Hub 


18 Teknologi Informasi danKomurdkasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 




Hub dapat digunakan untuk memperbanyak workstation atau untuk 
memperpanjang jarak antara beberapa workstation. Pada jaringan 
sederhana, salah satu port pada hub terhubung ke komputer server, tetapi 
bisa juga hub tak langsung terhubung ke server tetapi juga ke hub lain. 
Ini terutama terjadi pada jaringan yang cukup besar. 

c. Repeater 

Repeater bekerja meregenerasi atau mem- 
perkuat sinyal-sinyal yang masuk. Pada media 
fisik seperti pada ethernet, kualitas transmisi 
data hanya dapat bertahan dalam range waktu 
dan jangkauan terbatas, yang selanjutnya 
mengalami degradasi. Repeater akan berusaha 
mempertahankan integritas sinyal dan 
mencegah degradasi sampai paket-paket data 
sampai ke tujuan. 

d. Router 

Router adalah suatu media penghubung 
jaringan ke dunia luar atau sering digunakan 
sebagai penghubung antarbeberapa jaringan 
yang memiliki ID berbeda. Penggunaan router 
dipakai dengan alasan selain mudah dalam 
mengkonfigurasikannya ke dalam jaringan, 
juga karena komponen komunikasi data ini 
memiliki kepintaran dalam memilih jalur 
alternatif yang lebih baik. Apabila terdapat beberapa jalan untuk mencapai 
tujuan atau bila salah satu jalan yang menuju tempat tujuan terputus 
(crash) karena sesuatu hal maka ia dapat melanjutkan ke jalur yang lain. 


1 



Sumber: www.alibaba.com, 
diakses 5 Februari 2009 

Gambar 2.8 Repeater 



Sumber: www.la ughingsquid. com , 


diakses 5 Februari 2009 

Gambar 2.9 Router 


e. Network Interface Card (NIC) 

Network Interface Card (NIC) merupakan 
circuit board yang memberi kemampuan 
komunikasi jaringan ke komputer-komputer 
personal yang terpasang pada motherboard. 
Computer card inilah yang menyediakan port 
untuk kabel, sehingga dapat terhubung PC 
dengan PC juga ke network. 



Sumber: www. en da technologies, 
com, diakses 5 Februari 2009 

Gambar 2.10 NIC 


f. Bridge 


Bridge adalah peralatan jaringan yang 
digunakan untuk memperluas atau memecah 
jaringan. Bridge berfungsi untuk menghubungkan 
media jaringan yang tidak sama seperti kabel 
unshielded twisted pair (UTP) dan kabel fiber¬ 
optic. 



Sumber: www. techgadgets. com, 
diakses 5 Februari 2009 

Gambar 2.11 Bridge 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 1 9 











g. Server 

Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis 
layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server menyediakan 
file, printer, dan pelayanan lain untuk client. 


h. Client 


Komputer client adalah komputer yang digunakan untuk melakukan 
pengolahan data yang diambil dari server. Komputer client menerima 
pelayanan dari komputer server. 

i. Kabel dan Konektor 

Kabel dan konektor adalah kabel jaringan yang 
digunakan untuk menghubungkan satu komputer 
dengan komputer yang lain. Kabel yang biasa 
digunakan di jaringan adalah kabel UTP. 



3. Topologi Jaringan 


Sumber: CD kumpulan PDF 
PC-Media 12 edisi , 2006 

Gambar 2.12 Contoh 
kabel jaringan (UTP). 


Topologi merupakan gambaran struktur jaringan atau bagaimana 
sebuah jaringan didesain. Setiap topologi memiliki karakteristis yang 
berbeda-beda. Adapun jenis topologi yang sering digunakan dalam 
membangun sebuah jaringan yaitu topologi star, topologi ring, dan 
topologi bus. Masing-masing topologi memiliki keuntungan dan kerugian. 


□ 


□ 


□ 



M 



M 


a. Topologi Star (Bintang) 

Topologi star (bintang) merupakan 
bentuk topologi jaringan berupa per- 
cabangan (konvergensi) dari node 
atau titik tengah ke setiap node atau 
pengguna. Pada topologi star masing- 
masing workstation dihubungkan 
secara langsung ke server atau hub, 
semua link yang ada harus melewati 
pusat penyaluran data tersebut ke 
semua simpul atau client yang dipilih- 
nya. Simpul pusat dinamakan stasiun 
primer atau server dan untuk yang 
lainnya dinamakan stasiun sekunder 
atau client server. Setelah hubungan 

jaringan dimulai oleh server maka setiap client server sewaktu-waktu 
dapat menggunakan jaringan tersebut tanpa harus menunggu perintah 
dari server. Pada jaringan ini, jika salah satu workstation terputus dari 
jaringan, tidak akan mengganggu kinerja workstation lain karena masing- 
masing langsung terhubung ke hub. Topologi jaringan ini termasuk topologi 
jaringan dengan biaya menengah. 


□ 


Sumber: www.blogspot.com, diakses 5 

Februari 2009 

Gambar 2.13 Topologi star. 


2 0 Teknologilnformasi danKomurdkasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 


































Keuntungan dari topologi ini adalah: 

1) Pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak 
mengganggu jaringan yang lain. 

2) Bandwidth atau jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar 
dengan ada kabel masing-masing untuk setiap workstation sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan kerja jaringan secara keseluruhan. 

3) Paling fleksibel dalam perawatan. 

4) Bila terdapat gangguan di salah satu kabel maka jaringan yang lainnya 
tidak akan terganggu. 

5) Mudah mendeteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. 

6) Kontrol terpusat pada suatu node khusus yang bisa berupa server 
atau hub. 

Adapun kerugian dari topologi ini adalah: 

1) Menghabiskanbanyak kabel, karena setiap workstation harus memiliki 
kabel masing-masing dan harus menyediakan sebuah hub untuk ter¬ 
minal pusatnya. 

2) Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan 
terhenti. 

b. Topologi Bus (Linear) 

Topologi bus menggunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di 
mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Topologi ini seringkali 
dijumpai pada sistem client atau server, di mana salah satu mesin pada 
jaringan tersebut difungsikan sebagai file server. Hal ini berarti bahwa 
mesin tersebut dikhususkan hanya untuk pendistribusian data dan 
biasanya tidak digunakan untuk pemrosesan informasi. Topologi ini juga 
sering digunakan pada jaringan dengan basis fiber optic , yang kemudian 
digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan dengan client 
atau node. 




□ 


Server 


Sumber: www.blogspot.com , diakses 5 Februari 2009 
Gambar 2.14 Topologi bus 

Instalasi jaringan bus sangat sederhana, dan maksimal terdiri atas 5-7 
komputer. Kesulitan yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya 
tabrakan data karena mekanisme jaringan relatif sederhana dan jika salah 
satu node putus maka akan mengganggu kinerja dan trafik seluruh jaringan. 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 2 1 






















































Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan 
workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu 
workstation lain. Selain itu, ada keuntungan lain dari topologi bus ini, 
yaitu hemat kabel karena hanya memiliki satu jalur utama. Kelemahan 
dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat 
maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Selain itu, 
kepadatan pengiriman data akan menghambat kecepatan akses. 



□ 


\s 


□ 


T 


/ 


□ 


H 


c. Topologi Ring 

Topologi ring merupakan topologi pengem¬ 
bangan dari jaringan bus, di mana semua work¬ 
station dan server dihubungkan sehingga 
terbentuk satu pola lingkaran atau cincin. 

Berbeda dengan topologi bus, jaringan cincin 
tidak mengenal komputer pertama atau awal 
dan komputer terakhir. Pada topologi cincin, 
komunikasi data dapat terganggu jika satu titik 
mengalami gangguan. Jaringan FDDI meng- 
antisipasi kelemahan ini dengan mengirim 
data secara jarum jam dan berlawanan dengan 
arah jarum jam secara bersamaan. 

Topologi ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 

1) hemat kabel, dan 

2) tidak terjadi tabrakan pengiriman data, seperti pengiriman data pada 
topologi bus karena data hanya akan dikirim oleh satu node pada saat 
yang bersamaan. 

Kerugian topologi ring, antara lain: 

1) pengembangan jaringan kaku, dan 

2) setiap node yang terdapat dalam jaringan akan ikut serta mengelola 
informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat 
gangguan pada suatu node maka keseluruhan jaringan akan terganggu. 


Sumber: www.blogspot.com, 
diakses 5 Februari 2009 
Gambar 2.15 Topologi ring 


PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Ada berapa macam perangkat jaringan komputer? 

2. Apa yang dimaksud perangkat hub ? 

3. Jelaskan tentang perangkat jaringan bridge! 

4. Apa yang dimaksud topologi ring? 

5. Sebutkan keuntungan topologi star! 


2 2 Teknologi Informasi danKomurdkasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 

























C. Komunikasi Data 

Pengertian komunikasi data berhubungan erat dengan pengiriman 
data menggunakan sistem transmisi elektronik satu terminal komputer 
ke terminal komputer lain. Data yang dimaksud di sini adalah sinyal. Sinyal 
elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sumber data yang dapat ditangkap 
dan dikirimkan ke terminal-terminal penerima. Yang dimaksud terminal 
adalah peralatan untuk terminal suatu data seperti disk drive, printer, moni¬ 
tor, papan ketik, scanner, plotter, dan sebagainya. 

Jadi, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data 
(informasi) dari dua atau lebih device (alat seperti komputer, laptop, printer, 
dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan baik 
lokal maupun global seperti internet. 

Sementara itu, sistem komunikasi data adalah jaringan fisik dan fungsi 
yang dapat mengakses komputer untuk mendapatkan fasilitas seperti 
menjalankan program, mengakses basis data, melakukan komunikasi 
dengan operator lain, sedemikian rupa sehingga semua fasilitas berada 
pada terminalnya walaupun secara fisik berada pada lokasi yang terpisah. 
Mengapa diperlukan suatu teknik komunikasi data antarkomputer satu 
dengan komputer atau terminal yang lain? Berikut ini beberapa alasannya. 

1. Adanya distributed processing , ini mutlak diperlukan jaringan sebagai 
sarana pertukaran data. 

2. Transaksi sering terjadi pada suatu lokasi yang berbeda dengan lokasi 
pengolahan datanya atau lokasi di mana data tersebut akan digunakan, 
sehingga data perlu dikirim ke lokasi pengolahan data dan dikirim 
lagi ke lokasi yang membutuhkan informasi dari data tersebut. 

3. Biasanya lebih efisien atau lebih murah mengirim data lewat jalur 
komunikasi, lebih-lebih bila data telah diorganisasikan melalui 
komputer, dibandingkan dengan cara pengiriman biasa. 

4. Suatu organisasi yang mempunyai beberapa lokasi pengolahan data, 
data dari suatu lokasi pengolahan yang sibuk dapat membagi tugasnya 
dengan mengirimkan data ke lokasi pengolahan lain yang kurang atau 
tidak sibuk. 

Dalam proses komunikasi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain, harus 
ada minimal tiga unsur utama sistem yaitu sumber data, media transmisi, 
dan penerima. Andaikan salah satu unsur tidak ada, maka komunikasi 
tidak dapat dilakukan. Secara garis besar proses komunikasi data dijelaskan 
berikut ini. 


Sistem sumber 

Sistem tujuan 


1 


Source 

(sumber) 



Transmitter 



Transmission 

system 



Receiver 

(penerima) 



Tujuan 


Gambar 2.16 Unsur utama sistem komunikasi data. 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 2 3 







1. Sumber data 

Pengertian sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan 
informasi, misalnya terminal komputer. Sumber data ini membangkitkan 
berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. 
Sumber pada umumnya dilengkapi dengan transmitter yang berfungsi 
untuk mengubah informasi yang akan dikirimkan menjadi bentuk 
yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan, antara lain pulsa 
listrik, gelombang elektromagnetik, pulsa digital. Contoh dari transmisi 
adalah modem yaitu perangkat yang bertugas untuk membangkitkan 
digital bitstream dari PC sebagai sumber data menjadi analog yang 
dapat dikirimkan melalui jaringan telepon biasa menuju ke tujuan. 

2. Media transmisi data 

Media transmisi data merupakan jalur di mana proses pengiriman data 
dari satu sumber ke penerima data. Beberapa media transmisi data 
yang dapat digunakan jalur transmisi atau carrier dari data yang di¬ 
kirimkan, dapat berupa kabel, gelombang elektromagnetik, dan lain- 
lain. Dalam hal ini berfungsi sebagai jalur informasi untuk sampai 
pada tujuannya. Beberapa media transmisi yang digunakan antara lain 
twisted pair , kabel coaxial, serat optik, dan gelombang elektromagnetik. 

3. Penerima data 

Pengertian penerima data adalah alat yang menerima data atau informasi, 
misalnya pesawat telepon, terminal komputer, dan lain-lain, yang 
berfungsi menerima data yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi. 
Penerima merupakan suatu alat yang disebut receiver yang fungsinya 
untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya 
ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap dan digunakan oleh 
penerima. Sebagai contoh modem yang berfungsi sebagai receiver yang 
menerima sinyal analog yang dikirim melalui kabel telepon dan meng- 
ubahnya menjadi suatu bitstream. 

1. Benfuk-Bentuk Komunikasi Data 

Suatu sistem komunikasi data dapat berbentuk offline communica¬ 
tion system (sistem komunikasi offline ) atau online communication sys¬ 
tem (sistem komunikasi online ). Sistem komunikasi data dapat dimulai 
dengan sistem yang sederhana, seperti misalnya jaringan akses terminal, 
yaitu jaringan yang memungkinkan seorang operator mendapatkan akses 
ke fasilitas yang tersedia dalam jaringan tersebut. Operator bisa mengakses 
komputer guna memperoleh fasilitas, misalnya menjalankan program 
aplikasi, mengakses database , dan melakukan komunikasi dengan operator 
lain. Dalam lingkungan ideal, semua fasilitas ini harus tampak seakan- 
akan dalam terminalnya, walaupun sesungguhnya secara fisik berada pada 
lokasi yang terpisah. 


2 4 Teknologi Informasi danKomurdkasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 


a. Sistem Komunikasi Offline 

Sistem komunikasi offline adalah suatu sistem pengiriman data melalui 
fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data, tetapi 
data yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU (Central Processing 
Unit). Data yang akan diproses dibaca oleh terminal, kemudian dengan 
menggunakan modem, data tersebut dikirim melalui telekomunikasi. 
Di tempat tujuan data diterima juga oleh modem, kemudian oleh termi¬ 
nal, data disimpan ke alamat perekam seperti pada disket, magnetic tape , 
dan lain-lain. Dari alat perekam data ini, nantinya dapat diproses oleh 
komputer. 

Berikut ini peralatan-peralatan yang diperlukan dalam sistem komunikasi 
offline. 

1) Terminal 

Terminal adalah suatu I/O device yang digunakan untuk mengirim 
data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas 
telekomunikasi. Peralatan terminal ini bermacam-macam, seperti mag¬ 
netic tape unit, disk drive , paper tape , dan lain-lain. 

2) Jalur komunikasi 

Jalur komunikasi adalah fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan, 
seperti telepon, telegraf, telex, dan dapat juga dengan fasilitas lainnya. 

3) Modem 

Modem adalah singkatan dari modulator atau demodulator. Suatu 
alat yang mengalihkan data dari sistem kode digital ke dalam sistem 
kode analog dan sebaliknya. 

b. Sistem Komunikasi Online 

Pada sistem komunikasi online ini, data yang dikirim melalui terminal 
komputer bisa langsung diperoleh, langsung diproses oleh komputer pada 
saat kita membutuhkan. 

2. Protokol 

Komunikasi data antara dua komputer dilakukan dengan mengguna¬ 
kan protokol-protokol. Protokol adalah sekumpulan aturan yang men- 
definisikan beberapa fungsi seperti pembuatan hubungan, proses transfer 
suatu file, serta memecahkan berbagai masalah khusus yang berhubungan 
dengan komunikasi data antara alat-alat tersebut supaya komunikasi dapat 
berjalan dan dilakukan dengan benar, walaupun sistem yang ada dalam 
jaringan tersebut berbeda sama sekali. Protokol dapat juga disebut bahasa 
komunikasi komputer, sama halnya dengan manusia, yang dapat 
berkomunikasi dengan manusia lain bila menggunakan bahasa yang sama, 
demikian juga dengan komputer. Komputer dapat berkomunikasi satu 
sama lain jika kedua komputer menggunakan protokol yang sama. 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 2 5 


Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem 
hingga pada masalah koneksi listrik. Protokol-protokol tersebut bekerja 
sama untuk menangani proses pengiriman data. Berikut ini beberapa hal 
yang berhubungan dengan tugas-tugas protokol. 

a. Mengaktifkan jalur komunikasi data langsung, serta sistem sumber 
harus menginformasikan identitas sistem tujuan yang diinginkan 
kepada jaringan komunikasi. 

b. Sistem sumber harus dapat memastikan bahwa sistem tujuan benar- 
benar telah siap untuk menerima data. 

c. Aplikasi transfer file pada sistem sumber harus dapat memastikan bahwa 
program manajemen file pada sistem tujuan benar-benar dipersiapkan 
untuk menerima dan menyimpan file untuk beberapa user tertentu. 

d. Bila format-format file dipergunakan pada kedua sistem tersebut tidak 
kompatibel, maka salah satu sistem yang lain harus mampu melakukan 
fungsi penerjemahan format. 

Sehubungan dengan beberapa hal yang berhubungan dengan tugas- 
tugas protokol, maka protokol dibedakan menjadi beberapa jenis. 

a. Macam-Macam Protokol 

Salah satu protokol komunikasi data yang banyak digunakan untuk 
menangani komunikasi data dalam area luas adalah TCP/IP. TCP/IP 
merupakan sebuah kumpulan protokol yang bekerja sama untuk menangani 
proses pengiriman data. Namun, ada beberapa macam protokol lain selain 
TCP/IP. Berikut ini beberapa macam protokol selain TCP/IP. 

1) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

Protokol ini merupakan protokol utama WEB yang mengatur tata 
cara yang harus dipakai oleh browser untuk mengambil dokumen 
WEB dalam format HTML. 

2) FTP (File Transfer Protocol) 

Protokol ini mengatur tata cara transfer file dalam bentuk biner dan 
teks antara dua node internet. 

3) Gopher 

Protokol ini dirancang untuk mengakses sistem gopher (suatu server 
dengan sistem menu) atau melalui Telnet. 

4) Telnet 

Protokol yang dirancang untuk melakukan remote access melalui 
internet antara dua node yang terpisah jauh. 

5) NNTP (Network News Transfer Protocol) 

NNTP adalah protokol yang mendistribusikan berita di Usenet yang 
sering disebut News. 


26 


Teknologilnformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelas IX 


6) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

SMTP adalah protokol untuk pengiriman email. 

7) POP (Post Office Protocol) 

POP adalah protokol untuk menerima, mengenali, dan menyimpan email. 

b. Susunan atau Standarisasi Protokol 

Protokol jaringan disusun dalam bentuk lapisan-lapisan (layer). Hal ini 
dimaksudkan supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. 
Di dalam layer ini, jumlah, nama, isi, dan fungsi setiap layer berbeda-beda, 
namun tujuan setiap layer sama yaitu memberi layanan ke layer yang ada 
di atasnya. Susunan dari layer ini menunjukkan tahapan dalam melakukan 
komunikasi. 

Agar sistem komunikasi data dapat berjalan secara lancar, maka perlu 
dibuat suatu standar protokol yang dapat menjamin: 

1) kompatibilitas penuh antara dua peralatan setara, 

2) bisa melayani banyak peralatan dengan kemampuan berbeda-beda, 

3) berlaku umum dan mudah untuk dipelajari atau diterapkan. 

Standar protokol yang terkenal yaitu OSI (Open System Interconnecting) 
yang ditentukan oleh ISO (International Standart Organization). Dalam 
TCP/IP hanya terdapat lima lapisan. 

1) Physical Layer (Lapisan Fisik) 

Lapisan fisik merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan 
besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan 
sebagainya. Lapisan ini dapat bervariasi bergantung pada media 
komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. 

2) Network Access Layer 

Network Access layer mempunyai fungsi mirip dengan data link layer 
pada OSI. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame-frame data 
pada media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya 
memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang 
ditransmisikan. 

3) Internet Layer 

Internet layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi 
antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda seperti 
Network Layer pada OSI. Pada jaringan internet yang terdiri atas 
puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal, lapisan ini bertugas 
untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan 
tujuannya di manapun berada. 

4) Transport Layer 

Transport layer mendefinisikan cara-cara untuk melakukan 
pengiriman data antara end to end host secara andal. Lapisan ini 
menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah 
sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 2 7 


5) Application Layer 

Application layer merupakan lapisan terakhir dalam TCP/IP yang 
berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada 
jaringan. Karena itu terdapat banyak protokol pada lapisan ini, sesuai 
dengan banyaknya aplikasi TCP/IP yang dapat dijalankan. Contohnya 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) untuk pengiriman email; FTP 
(File Transfer Protocol) untuk transfer file; HTTP (Hyper Text Trans¬ 
fer Protocol) untuk aplikasi web; dan lain-lain. 

D. Keamanan Data 

Untuk menjaga keamanan data-data, pada saat data tersebut dikirim 
dan pada saat data tersebut telah disimpan di jaringan komputer, maka 
dikembangkan beberapa teknik pengamanan data. Berikut ini beberapa 
teknik pengamanan data yang ada pada saat ini. 

1. Enkripsi 

Enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode 
dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti 
(tidak terbaca). Enkripsi juga dapat diartikan sebagai kode atau chipper. 

2. Firewall 

Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu 
lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu 
lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya, sebuah firewall diimplementasi- 
kan dalam sebuah mesin terdedikasi, yang berjalan pada pintu gerbang 
(gateway) antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya 
juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki 
akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Saat ini, istilah firewall 
menjadi istilah generik yang merujuk pada sistem yang mengatur komunikasi 
antardua jaringan yang berbeda. Mengingat saat ini banyak perusahaan 
yang memiliki akses ke internet dan juga tentu saja jaringan korporat di 
dalamnya, maka perlindungan terhadap aset digital perusahaan tersebut 
dari serangan para hacker , pelaku spionase, ataupun pencuri data lainnya, 
menjadi esensial. 

3. Kriptografi 

Kriptografi, secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga 
kerahasiaan berita (Bruce Schneier - Applied Cryptography). Atau, ilmu 
yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan 
aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, 
integritas data, serta autentikasi data. Tidak semua aspek keamanan 
informasi ditangani oleh kriptografi. 


2 8 Teknologi Informasi danKomurdkasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 


Ada empat tujuan mendasar dari ilmu kriptografi ini yang juga 
merupakan aspek keamanan informasi. Berikut ini keempat tujuan tersebut. 

a. Kerahasiaan, adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dan 
informasi dari siapa pun kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia 
untuk membuka atau mengupas informasi yang telah disandi. 

b. Integritas data, adalah berhubungan dengan penjagaan dari perubahan 
data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem harus 
memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak- 
pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan 
pensubstitusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. 

c. Autentikasi, adalah berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, 
baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak 
yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. 
Informasi yang dikirimkan melalui kanal harus diautentikasi keaslian, 
isi datanya, waktu pengiriman, dan lain-lain. 

d. Non-repudiasi , atau nirpenyangkalan adalah usaha untuk mencegah 
terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu 
informasi oleh yang mengirimkan atau membuat. 

4. Secure Socket Layer (SSL) 

Secure Soccer Layer adalah suatu bentuk penyandian data sehingga 
informasi rahasia seperti nomor kartu kredit atau kontrol autentikasinya 
tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak lain selain pemiliknya dan server 
(pemilik servis). 

5- Pretty Good Privacy 

Pretty Good Privacy adalah salah satu algoritma keamanan komunikasi 
data melalui internet untuk komunikasi harian semacam electonic mail. 
PGP merupakan gabungan antara sistem pembiatan digest , enkripsi simetris, 
dan asimetris. 

6. Sniffer Paket 

Secara kontekstual, sniffer paket adalah pengendus paket atau dapat 
pula diartikan "penyadap paket" yang juga dikenal sebagai Network 
Analyzers atau Ethernet Sniffer, yaitu sebuah aplikasi yang dapat melihat 
lalu lintas data pada jaringan komputer. 

Oleh karena data mengalir secara bolak-balik pada jaringan, maka aplikasi 
ini menangkap tiap-tiap paket dan terkadang menguraikan isi dari RFC 
(Request for Comments) atau spesifikasi yang lain. Berdasarkan pada 
struktur jaringan (seperti hub atau switch ), salah satu pihak dapat 
menyadap keseluruhan atau salah satu dari pembagian lalu lintas dari 
salah satu mesin di jaringan. Perangkat pengendali jaringan dapat pula 
diatur oleh aplikasi penyadap untuk bekerja dalam mode campur aduk 
(promiscuous mode) untuk "mendengarkan" semuanya (umumnya pada 
jaringan kabel). 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 2 9 


Sniffer paket dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut ini. 

a. Mengatasi permasalahan pada jaringan komputer. 

b. Mendeteksi adanya penyelundup dalam jaringan (Network Inyudion). 

c. Memonitor penggunaan jaringan dan menyaring isi tertentu. 

d. Memata-matai penggunaan jaringan lain dan mengumpulkan 
informasi pribadi yang dimilikinya (misalnya password). 

e. Dapat digunakan untuk Reverse Engineer pada jaringan. 


E. Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Menggunakan 

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Selain menjaga keamanan data saat data dikirim dan disimpan dalam 
jaringan komputer, aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam meng¬ 
gunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi harus dipertimbang- 
kan dengan saksama. 

Ada beberapa langkah agar pengguna perangkat teknologi informasi dan 
komunikasi tetap mengacu pada aturan kesehatan dan keselamatan kerja. 



e. 


otot di bahu masih tegang berarti 
posisi pundak belum benar; 
poisi lengan dan siku berada di sam- 
ping, badan dan siku membentuk 
sudut lebih besar dari 90 derajat; 
posisi kaki harus diletakkan di lantai 
atau sandaran kaki dengan seluruh 
tapak kaki menyentuh lantai dan 
siku membentuk tidak kurang dari 
90 derajat. 


Sumber: Http://ba tikyogya.files. 

wordpress.com , 2009 
Gambar 2.17 Posisi tubuh yang 
benar saat bekerja dengan komputer. 



1. Mengatur Posisi Tubuh 


Posisi tubuh yang benar saat di depan komputer akan memberikan 
kenyamanan. Dengan posisi tubuh yang benar, kita tidak akan merasa cepat 
lelah dan tidak cepat terasa pegal. Adapun posisi tubuh yang benar adalah: 

a. posisi kepala dan leher pada saat bekerja dengan komputer harus 
tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Leher 
tidak boleh membungkuk atau menengadah karena hal ini dapat 
menyebabkan sakit pada leher; 

b. posisi punggung tegak tidak boleh miring ke kanan atau ke kiri, tidak 
membungkuk, dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Untuk 
menunjang posisi punggung yang 
baik, perlu tempat duduk yang baik 
dan nyaman; 

c. posisi pundak tidak terlalu terangkat 
dan tidak terlalu ke bawah. Bila otot- 


30 


Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTsKelas IX 










2. Memperkirakan Jarak Pandang dengan Monitor 

Monitor-monitor komputer pada umumnya menggunakan tabung 
gambar (CRT) yang dapat menyebabkan intensitas cahaya yang dipancarkan 
oleh monitor cukup tinggi untuk diterima oleh retina mata. Setiap saat 
layar komputer memancarkan sinar hasil perpedaran berkas elektron di 
dalam tabung sinar katoda. 

Saat ini, perusahaan pembuat monitor terus berinovasi agar dampak 
negatif hasil perpedaran semakin berkurang. Namun, jika kita melihat 
secara terus menerus dari jarak dekat, mata kita dapat rusak akibat pengaruh 
sinar dari layer tersebut. Untuk mengurangi keluhan pada mata, ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 
a. memasang pelindung radiasi pada monitor; 

meletakkan monitor sedemikian rupa di ruangan sehingga layar moni¬ 
tor tidak memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain; 
letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata agar tidak 
menengadah atau menunduk; 
aturlah cahaya monitor agar tidak 
terlalu terang dan tidak terlalu 
gelap; 

mengatur pencahayaan ruang 
kerja; 

sering-seringlah mengedipkan 
mata utuk menjaga mata agar tidak 
kering; 

sesekali memandang jauh keluar 
ruangan. 


b. 


c. 


d. 


e. 


f. 



Sumber: Http://indrawanbp.files. 

wordpress.com. 2009 
Gambar 2.18 Jarak pandang dengan 
monitor. 


3. Menggunakan Komputer dan Teknologi Komputer Sesuai 
Prosedur 

Seluruh perangkat teknologi informasi dan komunikasi baik hardware 
maupun softwarenya telah dilengkapi standar tertentu, termasuk standar 
untuk kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, bacalah terlebih dahulu 
petunjuk pemakaian yang diberikan bersamaan dengan produk yang kita beli. 

Ada baiknya, kita memerhatikan hal-hal berikut sehubungan dengan 
penggunaan perangkat komputer. 

a. Tangan tidak boleh basah, karena jika basah atau berkeringat dan 
bersentuhan langsung dengan perangkat keras akan tersetrum. 

b. Mengatur kabel komputer sedapat mungkin terhindar dari air dan 
kemungkinan terjadinya arus pendek yang dapat menyebabkan 
kebakaran dan rusaknya peralatan komputer. 

c. Posisi keyboard harus diatur sedemikian rupa dan hindarkan dari 
tertumpahnya air pada keyboard. Posisi keyboard yang kurang 
nyaman dapat menyebabkan nyeri otot dan tulang, terutama pada 
penggunaan jari-jari tertentu saja dalam waktu yang lama. 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 3 1 














d. Ruang kerja harus bebas debu dan sebaiknya diusahakan menggunakan 
alat pendingin (AC). 

e. Gunakan UPS (Uninterrutible Power Supply ) sebagai hardware 
tambahan untuk menghindari kerugian kehilangan data ketika terjadi 
terputusnya (padamnya) arus listrik. 

f. Hindari menyalakan dan mematikan komputer beberapa kali dalam 
sehari, karena dapat menyebabkan rusaknya (aus) beberapa komponen 
komputer. 


PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Apa yang dimaksud komunikasi data? 

2. Sebutkan unsur utama sistem komunikasi data! 

3. Jelaskan secara singkat menurut bahasa kalian sendiri, bagaimana 
teknik pengamanan data yang ada pada saat ini! 

4. Menurut pendapat kalian, mengapa dalam menggunakan perangkat 
teknologi informasi dan komunikasi harus mempertimbangkan aspek 
kesehatan dan keselamatan kerja? 

5. Apa yang terjadi, seandainya prosedur kesehatan dan keselamatan 
kerja dalam menggunakan perangkat TIK diabaikan? 

MANFAAT PELAJARAN INI 

Sekarang kalian telah mengerti tentang sistem jaringan internet 
serta alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat jaringan internet. 

Perlu kalian ketahui, bahwa tidak ada jaringan komputer dan 
komunikasi data yang benar-benar aman. Teknologi-teknologi yang 
ada, dibuat hanyalah untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. 
Jadi, kita semua tetap harus memerhatikan aspek kesehatan dan 
keselamatan kerja selama menggunakan perangkat teknologi informasi 
dan komunikasi. 

v _ W 

RANGKUMAN 

■ Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang dihubungkan 
satu dengan lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi melalui 
media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi 
data informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat 
keras seperti menggunakan data di komputer yang lain dan printer. 

■ Manfaat umum jaringan komputer, antara lain: 

jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 
jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal 
dan up to date. 


32 


Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTsKelas IX 








jaringan membantu mempercepat proses berbagi data, 
jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan 
lebih efisien. 

jaringan membantu usaha dalam melayani klien secara lebih efektif. 

■ Jenis-jenis jaringan meliputi jaringan LAN, jaringan MAN, jaringan 
WAN, dan internet. 

■ Perangkat jaringan meliputi modem, hub, repeater, router. Network 
Interface Card (NIC), bridge, server, client, dan kabel konektor. 

■ Topologi jaringan terdiri atas topologi star (bintang), topologi bus 
(linear), dan topologi ring. 

■ Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data 
(informasi) dari dua atau lebih device (alat seperti komputer, laptop, 
printer, dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah 
jaringan baik lokal maupun global seperti internet. 

■ Unsur-unsur utama sistem komunikasi data adalah sumber data, 
media transmisi data, dan penerima data. 

■ Bentuk-bentuk komunikasi data meliputi sistem komunikasi offline 
dan sistem komunikasi online. 

■ Protokol adalah sekumpulan aturan yang mendefinisikan beberapa 
fungsi seperti pembuatan hubungan, proses transfer suatu file, serta 
memecahkan berbagai masalah khusus yang berhubungan dengan 
komunikasi data antara alat-alat tersebut supaya komunikasi dapat 
berjalan dan dilakukan dengan benar. 

■ Macam-macam protokol yaitu TCP/IP, HTTP, FTP, Gopher, Telnet, 
NNTP, SMTP, dan POP. 

■ Layer-layer dalam TCP/IP meliputi Physical Layer , Network Access 
Layer , Internet Layer , Transport Layer; dan Application Layer. 

■ Teknik-teknik pengamanan data antara lain enkripsi, firewall, kriptografi, 
secure socket layer (SSL), pretty good privacy, dan sniffer paket. 

UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Sebuah sistem yang dibentuk oleh beberapa komputer yang saling 
berhubungan disebut .... 

a. client c. workstation 

b. server d. jaringan komputer 

2. Komputer yang dilayani oleh server dinamakan .... 

a. patient komputer c. super komputer 

b. client komputer d. server komputer 

3. Jaringan komunikasi data yang meliputi antarkota, antarnegera, 
atau antarbenua disebut .... 

a. Local Area Network c. World Area Network 

b. Metropolitan Area Network d. Wide Area Network 


Bab 2 Sistem Jaringan Internet/Intranet 3 3 




5. 

6. 

7. 


8. 



10 . 


B. 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 


Jaringan komunikasi data yang jangkauannya dalam satu kota 
besar dinamakan .... 

a. Metropolitan Area Network c. Local Area Network 

b. World Area Network d. Wide Area Network 

Berikut ini merupakan perangkat jaringan komputer, kecuali .... 

a. hub c. router 

b. repeater d. gopher 

Kabel yang biasa digunakan dalam jaringan adalah ... . 

a. kabel UTP c. kabel fiber optic 

b. NIC d. bridge 

Gambaran struktur jaringan atau bagaimana sebuah jaringan 
didesain disebut .... 

a. server c. topologi jaringan 

b. protokol d. transmitter 

Jika node tengah mengalami kerusakan maka seluruh jaringan 
akan terhenti. Hal ini sering terjadi pada topologi jaringan ... . 

a. star (bintang) c. ring (cincin) 

b. bus (linear) d. loop 

Yang dimaksud terminal dalam komunikasi data adalah .... 

a. pengiriman data dengan menggunakan sistem transmisi 
elektronik 

b. sinyal elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sumber data 

c. peralatan suatu data seperti disk drive, printer, monitor, key¬ 
board, plotter, dan sebagainya 

d. jaringan fisik yang dapat mengakses komputer 

Berikut ini termasuk teknik-teknik pengamanan data, kecuali ... 

a. firewall c. enkripsi 

b. kriptografi d. physical layer 


Kerjakan soal-soal berikut! 

Jelaskan manfaat umum jaringan! 

Sebutkan keunggulan dan kelemahan LAN! 

Sebutkan keuntungan dan kerugian topologi star! 

Mengapa diperlukan suatu teknik komunikasi data antarkomputer 
satu dengan komputer atau terminal lain? 

Jelaskan tentang sistem komunikasi offline dan sistem komunikasi 
onlinel 


KREATIVITASKU 


Carilah artikel tentang jenis-jenis jaringan lengkap dengan gambar 
jaringannya. Kemudian, identifikasikanlah setiap kelemahan dan 
kelebihan yang dimiliki masing-masing jenis jaringan tersebut. 
Kalian dapat mencarinya dari sumber majalah komputer, koran, 

atau internet. Kumpulkan hasilnya pada guru TIK kalian. 

1 ___ W 


3 4 Teknologilnformasi danKomurdkasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 








Akses Internet 



Sumber: www.vivanes.com , di akses 16 Februari 2009 
Gambar 3.1 Indosat, merupakan salah satu penyedia ISP terbesar di 
Indonesia. 


M 

Kata Kunci 



ISP 

■ jaringan WiFi 

■ aplikasi browser 


bandwidth 

■ jaringan LAN 

■ aplikasi opsional 


proxy server 

- GPRS 

■ instal modem 


backbone 

- TV kabel 

■ mIRC 


dial up 

■ sistem operasi 

■ YahooIMessenger 


v_ j 


JSita membutuhkan infrastruktur yang sangat mahal, agar terkoneksi 
dengan internet. Infrastruktur ini tidak mungkin dibangun oleh pengguna 
perorangan. Namun, dibutuhkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai 
modal besar untuk membangunnya. Perusahaan tersebut menjual jasa 
layanan internet yang sering disebut ISP. Apa ISP itu? Mari kita simak 
uraian materi berikut. 


Bab 3 Akses Internet 35 











A. Internet Service Provider (ISP) 

Jika ingin menghubungkan komputer kita ke internet, kita membutuhkan 
layanan koneksi internet dari sebuah penyelenggara jasa layanan internet. 
Penyelenggara Jasa Internet (PJI) dalam bahasa Inggris adalah Internet 
Service Provider , yaitu perusahaan atau badan yang menyelenggarakan 
jasa sambungan internet. Penyelenggara jasa internet umumnya adalah 
perusahaan telepon yang menyediakan jasa seperti hubungan ke internet, 
pendaftaran nama domain, dan hosting. 

Di Indonesia ada banyak sekali ISP misalnya 3GNet, Bignet, Bitnet, 
Biznet, Buminet, CBN, Indonet, Indosat, Maxindo, Mitranet, Pacificnet, 
Telkomnet, dan lain-lain. ISP-ISP itu tergabung dalam Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 



L e V a nan internet Terjje ii k Untuk And a 

| ikJan oleh Goo gle 


GET 50H OFF 
IFOH ADMISSION TICKET 
ON YOUR BIRTHDAY 


1C3 

■ I 3 dil< 3 n halaman utama 


Wireless 

Sotusi tep*t orrhit Ijtjnis anda 


' I 



RastJliftri websute anda & Bum*Net 
1 jam Ortho* 

Fa^hlas, 

PHP, MySflt, L-vePhomWetre, Wysiwyg 
Fie Uanagef, UniimTM] dll 


_j Telp. (D 271 )C 5 T 627 s«ger* 


jj global news 


n 

L\VMDRi 

Ik 

JAKARTA - SOLO 


Research In Mol ion Tempers Earnings Forecast 

NewsFactor 12009-02*13 13:30:02 PT 

Micdsoft ■vVarrciiui Nut Heeded 

NewsFactor I 200^02-13 13:30:02 PT 

Despite Economy, Microsoft, Set to Launch Stores 

NewsFactor j 2009-02-13 10:00:01 PT 

Nokia May Add Facebook Features to Mobile Phones 

NewsFactor j 2003-02-12 16:00:02 PT 

Samsung Delays Debut of Android Smartphone 

■ . i j.m : • ; jh :: p ~ 


Minggu, 15 Peb 2DEJ9 

BumlNgtsS^ 

y Sola 

Nikmatr ber-intemel cepal 
Rus webcam & headset: 
Rus TV kabet A TV regular 

Carl data dt Internet 


[ Search 



* Korn pas 
> Solopos 


Sumber: www.bumi.net.id , diakses 16 Februari 2009 
Gambar 3.2 Buminet, salah satu contoh perusahaan yang menjual layanan internet. 


ISP-ISP yang ada saat ini, menawarkan layanan koneksi internet yang 
berbeda-beda. Dari banyak ISP ini, sebaiknya kita memilih ISP yang dapat 
memberikan layanan terbaik. Berikut ini ada kriteria-kriteria yang dapat 
digunakan dalam memilih ISP. 

1. Kecepatan Transfer Data 

Seperti yang kita ketahui, menggunakan internet berarti menukarkan 
data-data dua komputer. Dalam perpindahan data dari satu komputer 
dengan komputer yang lain, sangat memerlukan adanya kecepatan trans¬ 
fer data dari provider yang kita gunakan. 


3 6 Teknologi hrformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 























Kecepatan transfer data dalam dunia komputer dan telekomunikasi 
adalah jumlah data dalam bit yang melewati suatu medium dalam satu 
detik. Umumnya dituliskan dalam bit per detik (bit per second) dapat di- 
simbolkan bit/s atau bps bukan bits/s. Seringkali disalahartikan dengan bytes 
per second atau B/S atau Bps. Berikut ini tabel kecepatan transfer data. 

Tabel 3.1 Kecepatan transfer data 


Kecepatan 

Simbol 

Keterangan 

Aplikasi 

1.000 bit/s 

1 kbit/s atau 
1 kbps 

1 kilobit atau 
seribu bit per detik 

Rata-rata kecepatan 
internet dial-up di Indone¬ 
sia saat ini adalah 56 kbps. 

1.000.000 bit/s 

1 Mbit/s 
atau 1 Mbps 

1 megabit atau 
sejuta bit per detik 

Kecepatan transfer data 
melalui komunikasi tanpa 
kabel (wireless) pada 2.4 
GHz adalah 2 Mbps 
sedangkan kecepatan 
sebuah switch standar 
adalah 100 Mbps. 

1.000.000.000 

bit/s 

1 Gbit/ s 
atau 1 Gbps 

1 gigabit atau satu 
milyar bit per detik 

Kecepatan sebuah switch 
dengan teknologi Gigabit 
adalah 1 Gbps. 

1.000.000.000.000 

bit/s 

1 Tbit/s atau 
1 Tbps 

1 terabit atau satu 
triliun bit per detik 

Belum ada 


Sumber; http://id.wikipedia.org/wiki/kecepatan_transer_data , diakses 16 

Februari 2009 


2. Bandwidth 

Bandwidth adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersama- 
sama oleh data-data yang ditransfer. Semakin banyak data yang lewat, 
semakin lambat data-data tersebut ditransfer. Semakin besar bandwidth yang 
dimiliki ISP maka semakin cepat aksesnya. 

Dengan kata lain, bandwidth menunjukkan seberapa banyak data 
yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan (network). 
Sebagai gambaran, agar kalian jelas perhatikan ilustrasi berikut ini. 
"Informasi dapat dialirkan melalui berbagai media, misalnya kita memilih 
kabel sebagai medianya. Jadi, informasi dapat dialirkan melalui kabel 
tersebut. Kabel ini bisa kita asumsikan sebagai pipa tempat informasi 
disalurkan. Kemampuan maksimum dari pipa untuk mengalirkan data 
dalam waktu satu detik, inilah yang disebut bandwidth. Semakin lebar 
bandwidth yang ada, tentu data yang dilewatkan akan semakin besar." 


Bab 3 Akses Internet 37 











3. Mempunyai Proxy Server 

Proxy server merupakan server yang digunakan untuk menyimpan 
data web yang pernah diakses oleh pengguna. Proxy server dapat mem- 
percepat akses ke situs web. Contohnya, setiap pengguna selalu mengakses 
suatu situs, misalnya Yahoo!. Dengan adanya proxy server, pengguna 
tidak perlu harus selalu mengakses secara langsung ke server Yahoo! di 
Amerika tetapi cukup mengambilnya dari proxy server lokal. 

4. Mempunyai Backbone 

Backbone adalah saluran utama penghubung antarnetwork pada 
suatu daerah atau area yang jaraknya saling berjauhan. Pembuatan back¬ 
bone ini memerlukan dana yang besar. Biasanya ISP menyewa back¬ 
bone dari perusahaan lain atau memakainya bersama ISP lain untuk 
menghemat biaya. Tetapi, akses masing-masing ISP menjadi lebih lambat 
karena yang memakai banyak. 

5. Keamanan Data 

Keberadaan internet selain membawa manfaat, juga membawa 
dampak negatif seperti penipuan, carding , dan kejahatan-kejahatan 
internet lainnya. Untuk itu, sebelum kita memakai ISP sebaiknya kita 
mengetahui apakah ISP tersebut menggunakan firewall atau tidak untuk 
menjamin keamanan transaksi online. 

6. Biaya 

Biaya merupakan faktor utama dalam memilih sebuah ISP Kita perlu 
mengetahui sistem pembayaran yang dikenakan sebuah ISP Kita juga 
perlu mempertimbangkan berapa biaya yang kita keluarkan untuk akses 
internet ke ISP, karena selain membayar akses internet ke ISP, kita juga 
masih membayar pulsa telepon. Namun, sekarang ini ada beberapa ISP 
yang memberikan pilihan pembayaran sistem paket. Sistem paket biasanya 
lebih murah daripada sistem pembayaran per waktu pemakaian. 

7. Teknologi yang Digunakan 

Teknologi apa yang digunakan ISP yang kita pakai? Hal ini perlu untuk 
mengetahui kinerja ISP-nya. Ada beberapa ISP yang memberikan layanan 
koneksi dial upnya dengan menggunakan teknologi kompresi data. Teknologi 
kompresi data ini memungkinkan transfer data lebih cepat. Ada juga 
beberapa ISP menggunakan teknologi HSDPA dalam layanan koneksi 
internetnya yang memungkinkan kecepatan akses data hingga 2,6 Mbps. 

8. Layanan Pelanggan 

Urusan pelanggan dengan ISP sangatlah panjang. Mulai dari registrasi, 
setting PC, tagihan, sampai masalah server down , koneksi gagal, koneksi 
lambat, dan sebagainya. Jika pelanggan termasuk orangbaru di dunia internet, 
harus mencari ISP yang bersedia membantu mulai dari awal sampai 
terkoneksi ke internet. Karena masalah jaringan internet itu tetap saja sering 
terjadi, maka kita perlu mengetahui apakah sebuah ISP memiliki layanan 
pelanggan yang siap melayani 24 jam sehari. 


3 8 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 


PELAT9HAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Apa yang dimaksud ISP? 

2. Sebutkan ISP-ISP yang ada di Indonesia saat ini! 

3. Coba carilah artikel tentang sebuah ISP Identifikasikanlah jasa dan 
layanan apa saja yang ditawarkan oleh ISP tersebut pada pelanggannya! 

4. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ISP yang kita pilih adalah 
ISP yang baik? 

5. Mengapa kita perlu mempertimbangkan biaya dalam memilih ISP? 


B. Perangkat Keras untuk Mengakses Internet 

Untuk mengakses internet, kita dapat menggunakan berbagai pilihan 
teknologi yang ada, diantaranya melalui hubungan dial up, melalui 
jaringan Wireless Fidelity (WiFi), melalui jaringan LAN, melalui GPRS, 
dan menggunakan TV kabel. Macam-macam teknologi yang digunakan 
untuk akses internet membutuhkan perangkat keras yang berbeda-beda. 
Berikut kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan teknologi-teknologi 
tersebut dalam mengakses internet. 

1. Melalui Hubungan Dial up 

Kita dapat memanfaatkan jalur telepon yang terdapat di kantor atau 
di rumah untuk mengakses internet. Cara demikian sering disebut akses 
internet dengan sistem dial up. Sistem akses dial up ini dilakukan dengan 
cara modem langsung dihubungkan dengan jaringan telepon yang meng- 
hubungkan dengan jaringan internet. Kelebihan akses ini adalah memiliki 
jaringan yang luas, namun memiliki kekurangan, yaitu biaya akses yang 
relatif tinggi. 

Sementara itu, jenis perangkat keras untuk akses internet dengan 
sistem dial up ini adalah saluran telepon dan modem. Saluran telepon 
dibutuhkan untuk menghubungkan komputer kita dengan ISP yang kita 
gunakan. Selanjutnya, ISP akan meneruskan akses ke internet. 



Jaringan 

telepon 


Internet 



Modem 


Jaringan 

telepon 



Komputer 


Sumber: www.blogspot.com , diakses 18 Juni 2009 
Gambar 3.3 Komponen koneksi internet dengan sistem dial up. 


Bab 3 Akses Internet 39 












Adapun modem, merupakan alat untuk mengubah sinyal digital 
komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya, mengubah sinyal analog 
menjadi sinyal digital. Pada saat data atau informasi dikirimkan lewat internet, 
modem berfungsi menerjemahkan data atau informasi dalam bentuk sinyal 
digital menjadi sinyal analog agar sinyal dapat dikirimkan melalui kabel 
telepon analog. Sebaliknya, pada saat data atau informasi diterima dari 
internet, modem berfungsi memisahkan data dari sinyal kabel telepon 
dan menerjemahkan data atau informasi sinyal analog menjadi sinyal 
digital. Dengan mekanisme demikian, modem membuat komputer dapat 
terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan komputer atau jaringan 
lain yang sudah terhubung ke internet pula. 

Kecepatan modem dalam mentransfer data dan informasi diukur dengan 
satuan bit per detik, dan umumnya modem yang ada di pasar memiliki 
kecepatan transfer 56 Kbps. 

Ada dua jenis modem yang terdapat di pasar yaitu modem eksternal 
dan modem internal. Modem internal adalah perangkat modem yang 
dipasang menjadi satu kesatuan dengan motherboard pada sistem unit 
CPU. Keuntungan menggunakan modem internal adalah harga relatif 
murah. Adapun kekurangannya, adalah tidak fleksibel dalam penggunaan- 
nya karena harus bongkar pasang kartu modem. Sementara itu, modem 
eksternal adalah perangkat modem yang terpisah dengan sistem unit CPU 
dan dihubungkan dengan komputer lewat kabel atau frekuensi. Peng- 
gunaan modem eksternal ini memiliki keuntungan yaitu dapat dipindahkan 
dari satu komputer ke komputer lain dengan mudah. Selain itu lebih aman 
dari gangguan petir. Adapun kerugiannya yaitu harganya relatif lebih mahal. 



Sumber: www.wikimedia.org, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.4 (a) Modem eksternal dan (b) modem internal. 


2. Melalui Jaringan WiFi (Wireless Fidelity) 

WiFi adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektro- 
magnetik frekuensi tinggi untuk mengirimkan data. Gelombang yang umum 
digunakan di Indonesia berada pada frekuensi 2,4 GHz, dan 5,6 GHz. 
Hubungan akses internet melalui jaringan WiFi sebaiknya hanya di¬ 
gunakan jika memang penggunaan jalur dengan kabel tidak dimungkinkan. 


4 0 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelasIX 


Jarak antartitik dapat mencapai 10 km atau lebih 
tergantung pada kekuatan antena yang diguna- 
kan. Kelemahan akses internet melalui WiFi 
adalah tidak stabil karena media yang digunakan 
adalah gelombang elekromagnetik yang rentan 
terhadap cuaca. Perangkat keras yang meng- 
gunakan jaringan WiFi seperti PDA, laptop, atau 
notebook yang dilengkapi WiFi card (kartu WiFi) 
dapat langsung digunakan untuk akses internet. 



Sumber: www.mp3car.com , 
diakses 15 Februari 2009 

Gambar 3.5 WiFi Card. 




Antena 

W/re/ess 


Router 



Internet Komputer 

Sumber: www.blogspot.com , diakses 18 Juni 2009 
Gambar 3.6 Komponen koneksi internet dengan sistem wireless. 


3. Melalui Jaringan LAN 

Untuk menghubungkan komputer dengan jaringan yang besar seperti 
internet, dapat digunakan jaringan yang lebih kecil yaitu LAN. Akses 
internet dengan menggunakan jaringan LAN biasa digunakan untuk 
melayani pemakaian dengan jumlah banyak, contohnya warnet, kampus, 
sekolah, perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta, dan lain-lain. 
Akses internet melalui jaringan LAN adalah dengan menggunakan 
komputer sebagai server yang dihubungkan dengan penyedia layanan 
internet melalui telepon baik kabel maupun nonkabel. Agar dapat terhubung 
dengan komputer server di LAN, maka komputer kita harus dilengkapi 
kartu jaringan (LAN card). Sekarang ini, LAN card sudah menyatu dengan 
motherboard pada beberapa komputer keluaran terbaru. Selain itu, kita 
juga membutuhkan kabel UTP untuk menghubungkan komputer dengan 
komputer lain. 

4. Melalui GPRS 

GPRS adalah singkatan dari General Pocket Radio Service. Akses internet 
melalui GPRS ini menggunakan gelombang radio sebagai penghubung 
komputer dengan jaringan internet. Akses internet melalui GPRS 
membutuhkan telepon selular dan sim card yang dilengkapi fasilitas GPRS. 
Selain itu kita harus menyediakan kabel data, sinar infrared , atau bluetooth 
untuk menghubungkan handphone dengan komputer. Akses dengan 
GPRS ini memiliki kelebihan yaitu akses dapat dilaksanakan walaupun 
alat komunikasi atau pengguna bergerak. 


Bab 3 Akses Internet 41 















Sementara itu dalam penghitungan biaya akses didasarkan banyaknya 
data yang diakses tanpa dibatasi lamanya waktu akses. Adapun kekurangan 
dari akses internet dengan menggunakan GPRS adalah kita harus 
melakukan setting tertentu pada ponsel, padahal setiap merk handphone 
dan operator seluler memiliki cara tersendiri untuk mengaktifkan GPRS. 

5. Menggunakan TV Kabel 

Akses internet dengan menggunakan TV kabel telah banyak dilakukan. 
Penggunaan jaringan TV kabel untuk akses internet mempunyai kelebihan 
yaitu kita dapat melakukan akses internet setiap saat tanpa ada gangguan 
sepenuhnya jaringan telepon. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 
dalam mengakses internet dengan menggunakan TV kabel, yaitu: 

a. berlangganan dengan penyedia layanan TV kabel yang memiliki 
layanan internet, 

b. perangkat komputer standar yang dilengkapi dengan sistem operasi 
dan perangkat lunak lainnya yang mendukung akses internet. 

c. menggunakan modem khusus yang dirancang untuk TV kabel, seperti 
kabel modem dengan Docsis System. 

d. Ethernet card. 

C. Perangkat Lunak untuk Mengakses Internet 

Kita memerlukan sistem operasi yang mendukung jaringan dan 
protokol-protokol yang digunakan untuk internet untuk melakukan akses 
internet. Selain sistem operasi yang mendukung, ada aplikasi-aplikasi yang 
harus digunakan untuk berhubungan dengan internet. 

1. Sistem Operasi 

Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan 
antara aplikasi dan perangkat keras di mana aplikasi dijalankan. Apabila 
sebuah aplikasi membutuhkan akses ke perangkat keras, misalnya ketika 
melakukan penyimpanan data ke disket, maka proses akan dilakukan oleh 
aplikasi melalui perantaraan sistem operasi. Saat ini, ada banyak sistem 
operasi, namun yang paling banyak digunakan adalah Windows, Linux 
untuk PC berbasis intel, dan MacOs untuk sistem operasi berbasis Macintosh. 
Pemilihan sistem operasi akan menentukan aplikasi apa yang digunakan. 

2. Aplikasi Browser 

Aplikasi browser berfungsi menampilkan informasi yang diperoleh dari 
internet. Misalnya, Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Internet Explorer 
adalah browser yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet. 
Internet Explorer memberikan keuntungan yaitu kemudahan penginstalan 
browser. Dengan menginstal sistem operasi Windows, Internet Explorer pun 
secara otomatis terinstal dalam komputer. Oleh karena itu, pengguna tidak 
perlu repot menginstal browser internet secara terpisah. 


4 2 Teknologi hrformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 


Sementara itu, Mozilla Firefox merupakan browser favorit setelah 
Internet Explorer. Mozilla Firefox memiliki fitur yang memberikan 
beberapa keuntungan bagi penggunanya, yaitu pengguna tidak perlu 
membuka satu jendela browser hanya membuka satu URL. Oleh karena 
itu, apabila pengguna ingin membuka banyak URL sekaligus, maka desk¬ 
top tidak mudah menjadi padat oleh banyak jendela browser. Selain itu, 
pengguna dapat menjelajah internet dan mengelompokkan URL yang 
terbuka dalam waktu bersamaan. Misalnya, dalam satu jendela browser 
pengguna membuka URL-URL dengan topik teknologi informasi dan 
satu jendela browser lain untuk URL - URL dengan topik bisnis. 

3. Aplikasi Opsional 

Selain perangkat lunak berupa sistem operasi dan aplikasi browser , 
ada pula perangkat lunak yang opsional. Artinya, tanpa perangkat lunak 
demikian pengguna masih dapat mengakses internet. Aplikasi-aplikasi 
opsional antara lain: 

a. Aplikasi E-mail seperti Microsoft Outlook, Outlook Express, dan 
Mozilla Thunderbird. 

b. Aplikasi chatting seperti mIRC, ICQ, dan Yahoo [Messenger. 

c. Aplikasi pengelola download seperti Flashget dan Internet Down¬ 
load Manager. 


PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Seandainya kalian mengakses internet dengan sistem dial up, jenis 
modem apa yang akan kalian gunakan? Jelaskan pendapat kalian, 
kira-kira keuntungan apa yang kalian peroleh dari jenis modem yang 
kalian pilih tersebut! 

2. Dalam mengakses internet, aplikasi browser apa yang akan kalian 
gunakan? Mengapa kalian memilih aplikasi browser tersebut? Apa 
keuntungan yang kalian dapat dengan menggunakan aplikasi tersebut? 

3. Apa saja kelemahan akses internet dengan menggunakan TV kabel? 

4. Menurut pendapat kalian, aplikasi browser apa yang paling favorit 
digunakan saat ini? 

5. Apa yang kalian ketahui tentang aplikasi opsional? 

D. Penginstalan Modem 

Salah satu peralatan yang digunakan agar dapat terhubung dengan 
internet adalah modem. Penginstalan modem ke dalam komputer perlu 
dilakukan agar dapat dikenali dan dapat dioperasikan oleh komputer dengan 
baik. Penginstalan modem dilakukan dengan menggunakan driver. 


Bab 3 Akses Internet 43 



Driver tersebut berupa file-file yang akan membuat sistem operasi di 
komputer dapat mengenali modem yang dipasang. Biasanya, driver 
tersebut disertakan dalam sebuah disket atau CD yang diberikan dalam 
satu paket saat membeli modem. 

Penginstalan modem dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan 
menggunakan fasilitas "Add/Remove Hardware" dan "Phone and Mo¬ 
dem" yang ada di Control Panel. 

1. Langkah-langkah Penginstalan Modem melalui Fasilitas 
Add/Remove Hardware 

a. Aktifkan menu Add/Remove Hardware melalui Start-> Setting ->Con¬ 
trol Panel, sehingga memperoleh tampilan: 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi 

Informasi Internet , 2007 
Gambar 3.7 Tampilan menu Add/Remove Hardware. 

b. Tekan tombol Next, sehingga komputer akan mulai mencari apakah 
ada hardware baru atau tidak. Tampilan tampak pada gambar berikut: 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi 

Informasi Internet , 2007 
Gambar 3.8 Tampilan sedang memproses. 


Teknologi Informasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 

















c. Apabila modem ditemukan, maka akan muncul tampilan seperti berikut: 





, 


Completing the Add Hardware Wizard 


Tlie lound (he rwfa&c connected (o you 

computer 



1 o close (hr: wcerd. ci*cK Fn &i 


gack__f 


Finth 


Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi 

Internet , 2007 

Gambar 3.9 Tampilan hardware yang sudah ditemukan 


d. Tekan tombol Finish untuk selesai. 


Sumber: Dikutip ulang dari 
buku Pengantar Teknologi 
Informasi Internet , 2007 

Gambar 3.10 

Akhir dari penginstalan modem 



2. Langkah Penginstalan Modem melalui Fasilitas “Phone 
and Modem 99 

Apabila dengan cara pertama modem belum terdeteksi, maka kita dapat 
menggunakan cara kedua ini untuk menginstal modem. Berikut adalah 
langkah-langkah menginstal modem melalui Phone and Modem Option. 


Bab 3 Akses Internet 45 






























a. 


Aktifkan menu Phone and Modem melalui Start>settings> Control 
Panel , sehingga memperoleh tampilan: 


Phone &nd Modem OfHkn>* 


■' -U*J 




The njodeftii mr«A*d 


M«J«n 


; Attached To \ 


Add . 


J I 1 ■ | 


Sumber: Dikutip ulang dari buku 
Pengantar Teknologi Informasi 

Internet, 2007 

Gambar 3.11 Tampilan menu 
Phone and Modem 


b. Tekan tombol Add, sehingga muncul tampilan sebagai berikut: 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi 

Internet, 2007 

Gambar 3.12 Tampilan proses penginsatalan modem 

c. Tekanlah tombol Next, sehingga komputer akan mulai mencari modem 
yang terpasang. Pastikan modem dalam keadaan hidup dan driver telah 
dipasang di CD ROM. Maka, komputer dapat mengenalinya dan 
langsung menginstal driver yang dibutuhkan (jika diperlukan). 


4 6 Teknologi Informasi dan Komunikasi im tuk SMP/MTs Kelas IX 












































Lihat tampilan Window dalam proses pencarian modem berikut ini 



Sumber: Dikutip ulang dari 
buku Pengantar Teknologi 
Informasi Internet, 2007 

Gambar 3.13 

Proses pencarian modem 


Apabila modem ditemukan, maka akan muncul peringatan atau 
pemberitahuan seperti tampilan berikut: 



Sumber: Dikutip ulang dari 
buku Pengantar Teknologi 
Informasi Internet, 2007 
Gambar 3.14 
Proses penginstalan telah 
berhasil 


Pada tampilan berikut, tampaklah daftar modem yang telah berhasil 
diinstal ke dalam komputer. 




I;.' i- 

iBNvi 


Dij^ng RLi;i WmJww | Advanced | 

Vi 


HE J 



T DSm Eui Saltr"« t Modem 


To 

COM3 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar 
Teknologi Informasi Internet, 2007 

Gambar 3.15 

Tampilan modem yang telah dapat diinstal pada 
Phone dan Modem Option 


Bab 3 Akses Internet 47 































































E. Mendownload dan Menginstal mSRC 

Salah satu aplikasi yang terdapat pada internet adalah chatting. Chatting 
sangat digemari anak muda seperti kalian para pelajar. Perangkat lunak yang 
digunakan untuk chatting adalah mIRC. 

mIRC adalah sebuah program kecil yang dijalankan pada komputer 
pengguna (client) agar dapat terhubung dengan IRC. Aplikasi dapat di- 
download di alamat www.mirc.com. 



Sumber: www.mirc.com , diakses 15 Februari 2009 

Gambar 3.16 Tampilan website mIRC 


Setelah men -downloadnya, kita akan mendapatkan sebuah berkas 
penginstalan mIRC. Sebagai contoh, penulis men -download mIRC versi 6.35. 


* Local Disk (Cl) 

Fie Edt View Favcrtes 

Tods Help 


■- 

: ^ Jf $eych Feeders 

ED- 



M 

$VAULT| ,AVG 




Gambar 3.17 Proses download mIRC 


Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 


Teknologi hrformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 





































































Berikut ini langkah-langkah penginstalan mIRC sebagai berikut. 

a. Jalankan berkas penginstalan mIRC versi 6.35 yang telah di download 
dari www.mirc.com. Kemudian akan muncul tampilan: 


ft mIRC Setup [_-J 5c 


Welcome to the mIRC Setup Wizard 

This w^ard wdl guide you through the installation of mIRC 

e.35. 

It <s recommended that you close all other applications 
before continuing, If you have a previous copy of mIRC 
installed please ensure that it is not running during the 
installation, 

Ctfck Next to continue. 



Next > 


Cancel 


Sumber: www.mirc.com , diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.18 Tampilan mIRC yang telah didownload 


b. Kliklah tombol Next , maka akan tampil keterangan tentang mIRC 
dan pernyataan yang harus disetujui untuk menginstal. Bacalah 
pernyataan dengan saksama dan pilihlah tombol I Agree yang 
menyatakan pengguna setuju. 



Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.19 Tampilan persetujuan 


Bab 3 Akses Internet 49 






















c. Selanjutnya, kita diminta menentukan lokasi di mana program akan 
diinstal. Secara default, program akan diinstal pada direktori dimana 
program umum diinstal. Misalnya pada direktori "c:\program files", 
maka mIRC akan diinstal pada direktori "c:\program files\mIRC". 
Jika ingin mengubah lokasi penginstal, maka tekan tombol "Browse" 
dan pilih lokasi penginstalan. 

Setelah menentukan lokasi penginstalan, kliklah Next 



Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.20 Tampilan pemilihan lokasi penginstalan 

d. Selanjutnya, kita diminta untuk memilih komponen yang ingin 
diinstal. Kemudian klik Next 



Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.21 Tampilan komponen yang ingin diinstal 


5 0 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 



































e. Selanjutnya kalian akan disuruh memilih bagian-bagian yang ingin 
ditampilkan. Kemudian klik Next. 


14 mlRC Setup 


Select Additional Tasks 

Which additional taste should be performed? 


Select any additional taste you would like Setup to perform and then click Next 

0 Desktop Shortcut 
0 Add StartMenu Shortcuts 
0 Backip Current Files 

mlRC can also check for updates to ensure that you have the latest version . 
0 Automatically Check For Updates 



□ £ 



Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.22 Bagian-bagian yang ingin ditampilkan 


f. Setelah selesai kalian akan memulai untuk menginstal. 



Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.23 Proses penginstalan 


Bab 3 Akses Internet 51 





























g. Pada tahap ini, proses menginstal sedang berlangsung. Tunggulah 
beberapa saat. Apabila benar, maka akan muncul proses seperti pada 
gambar berikut. 



Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.24 Tampilan proses penginstalan 

h. Apabila proses menginstal telah berhasil dilakukan, maka akan 
muncul halaman pernyataan yang berisi bahwa penginstalan mIRC 
telah berhasil dilakukan. Kita pun mendapatkan dua pilihan, yaitu 
membaca berkas bantuan mIRC atau langsung menjalankan program 
mIRC. Jika belum ingin menjalankannya dan tidak ingin membaca 
bantuan, maka langsunglah menekan tombol "Finish". 



Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.25 Penginstalan telah sukses dilakukan 


5 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 














Setelah proses menginstal berhasil, ada beberapa shortcut yang 
terbentuk. 


File Edit View Favorites Tools Help 

Back w ID Search [p* 1 Folders |;;;| ' 


Address m C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\mIRC 




m 



IRCIntro Help mlRC 


mIRC Help Readme.txt Versions.txt 


Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 


Gambar 3.26 Shortcut mIRC 


Setelah proses menginstal mIRC selesai, pengguna sudah dapat 
terhubung dengan server IRC yang ada karena program client yang diguna- 
kan untuk berkomunikasi atau chatting telah terinstal. Untuk menjalankan 
aplikasi mIRC, pengguna dapat mengklik tombol Start->Program->mIRC, 
lalu memilih berkas mIRC. 


Q&sck * _ . 

I lie and Folder (asks 
J Mate a r»wr bolder 


© 5et program ac«*s and Defat** 
Windows Catalog 
Window; ttddte 

0 My Bturtodth Plates 
£t) Accessories 

rrj Startup 


♦J ■ ii*sh y : - - j - ■ tc A mtwnat Exptwer 
Web 


Shari-rhrj better 


Lap top 3 



internet 

Mozfla Fuelu:* 


Email 

Outlook Express 


Mis osof t Office Wot 


Adobe PageMaker 7 . 


& QUtlwk 
, _ Remote Assatanoe 

10 Windows Media Mayer 

11 windows Messenger 
Windows Movie Hater 

,3 PowcriQuest PartitionMapc 8.0 
C 3 Acerobteew 
Adobe 


fjjj MorfaRtefox 


notepad 


P 


r-ieroPtiCiioSnap We>- 


Adobe Photoshop 7 


WnRAE 


AH Programs ^ 


t 




start 

C ] 


fSi otirl 

ft 

| [j? IRdhtrO-Melp | 

{J My fflgetcrtii Ma«s 


!r, name 

Cj CorelDRAW Graphics Sute 1 1 

ft 

mIRC Help 

rg Mcrwoft Office 

ft 

0 Re*Jfhft,t5rt 

C4 AVG7.5 

► 

0 Versions.txt 

TransTool 

1 


0 M*thTy|Mr4 

ft 


rj WnRAR 

ft 


Q PnntMe Internet Pricing 

Acrobat Oisbiar 6. Q 

Adobe Ad obai&.owofejjicnal 

Adobe ImageReady 7.0 

ifl Adobe Photoshcp 7.Q 

ft 


1^3 R]50fiJI« Manager 

ft 


Launch Manager 

ft 


rj Inca USB &vyer 

ft 


fj3 ^geedyAierRvsteffl Telkom 

ft 



Sumber: www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.27 Tampilan memulai chatting 


Bab 3 Akses Internet 53 




































F. Mendownload dan Menginstal Yahoo! Messenger 

Jika kalian pecinta chatting , kalian dapat menggunakan fasilitas mIRC. 
Selain itu, kalian juga dapat menggunakan Yahoo! Messenger. Fasilitas 
Yahoo! Messenger dapat di download dari situs Yahoo!. 

Cara menginstal/mendownload Yahoo! Messenger. 

1. Buka situs yahoo ketik www.yahoo.com. 

Akan tampil situs Yahoo!. 



Sumber: www.yahoo.com , diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.28 Tampilan awal Yahoo! 

2. Klik Inside Yahoo! Messenger. 



Sumber: www.yahoo.com , diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.29 Tampilan Yahoo! Messenger 


Teknologi Informasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 




























































3. Double klik pada kotak Download Now. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.30 Tampilan kotak download Yahoo! Messenger 


4. Akan muncul kotak dialog Opening msgr9us.exe. Klik Save File. 



Gambar 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
3.31 Proses mendownload Yahoo! Messenger 


Bab 3 Akses Internet 


55 






























































5. 


Proses mendownload Yahoo! Messenger. 


Yiftaal Hy Viha-al M*.i Mo**- 

t^HOOf MESSENGER 

i»s * VS tr Hiii>>4|>fnj> 


now ir**r’ Sifl.i -1 Un Wri In H*lp 

Mine CkvmtnsO reshires IHVsrDiwneflis 

Vi we I Flug-lnt 

irmHe Fflentfa 

PmgSor™ EK 03 


lokai urtuktoahasafnegars Airfa O^n’ngii ^ka-dri.] 


Download Yahoo! Messenger 9.0 


Clith tkwrfoaii M&eup brjn Jiio'iIdj jny ard 
njiafLng Yalioer Iflmengtr 90 


■' ■■U ■. iff 1 fl It [Jowif In.fiM 


OS® 


Download IS, 


When pmmpled, itfi she tie Alt ft yam di$lncp Then double ebcA rhe 
Yaliaor M*-Hi*nq*r 9 Q A*e On -5Uf OsaLtap |g t-tgir .^lalljl-gji 


U Ihpr vinluna i M*c Wail, Molina 


□ r 


"esOr£US.a=e 


OweI 




IsFj 


***». iSO * 437 IcB a 52 6 tHAtfC, DO:KJ 


tuLdoc 

Ov* 




-| P>v«P!iirtZ Pinatn..Jltnifcjfl(tf|jfW’{ps- - fir™ 


*■«« doW«d«J to-, E: 


Yahool Messsngerfor International Users 

Amerk» Arger.’inJ • Brazil - Ollia ■ Csmd* 0n French] Chile ■ Ce&amfiiO ~ MffJUCO - Pt>n\ I 

Yahoo* tn Etpaftgl 

Emopt Faant* - Geimujf . taly ■ Spain - UK J Inland 

AaiiPaiifw Autfraha - Chms - Hang Kong ■ India (English) - lodia pirndi) ■ Indonesia- Korea - Malaysia - PhnppmEC ■ 

Sirsgapsre Taman - "nialand • Vrelnam 


Q c**, «, 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.32 Proses mendownload dimulai 


6. Akan muncul tulisan Yahoo! Messenger is preparing the installation. 


IR-; Folder* 


_}««on ketwi^aioan 
i >J»i ton 
Jifl« tarJ-upfrt 

^JTIK-Au 

jT*i(Hn PUteri Ptn|i5 X 
,._)watfc tMfllM 
liura Detune 
ta ] R copy .jpg 
£llG2 Kstasih 5e>nti mp3 

Mertuat Pdo Dengan 

j|»-W_fcpdf 
tfj]7,3PG 

£j 2«LAW REM-HJ 9(2).jpg 
£ 1 2« IAGA REtt-Hj 9(3).jpg 
20£LASA REJ*f-Hl 9(4).pg 
^,21DELftJGA REM-H19<;s).Jig 
2EELAGA REK-H] 9(6).Jpg 
,;j2DELAG4 REM-HJ 9(?),Jpg 
fcj 2ttLftGA REW-H19[&).]pg 
JaBJUA R£M~H]9£$).]pg 
«.JMLMA REW-Hl9.jpg 
al4-hmjMpa 
^JS£9 

J i2tE67 +041b(Z),Jpg 

I £JjKH$74Q4]b.|pg 

Jtfwtpiet-HZtf&ipg 

jaiad pct-Ha6(3).pg 
, iriiL pet, L 426. eg 
t^alamat muiAjq.pmd 
5{2).doc 
5.doc 
P™f 

^befran.pq 

..itH*_Mn^VJmg,]pg 
alj tMttmon^utiivff *?06M1 (£), |pg 
v 4^jbo{tiS(on^Vr¥rvff-JigeS31(3!l.|pg 


Cara tton&tah (TraongO.zir 


jj batbatano^vri'i'rr -70353 L ■ ipq 
djbtCfcOHRtfri 

U DfRt REGSI MEH6UAT eAT3K.rtf 

ajtBii.jpg 
U bdflijwl.dot 
‘rfjbrowfing.doc 
Sg catcher I 
rj catcher l(^) 
catcher 1(3) 

^catcher 1(4) 

3 catcherl(5) 



Si Diianrbist tarian(?).ipq 

j rm iirf-jY Mmr -1 nr 

U DtMStBc Recovery Syslar^),doc 
^ DwmloBd deh.pmd 
ft 05CJ6H. JP5 
^ OSCHOn&C&JPG 
jiOSCNOWE,^ 
djCCPCaonping t{2).Jpg 
difCPCasnpitg t.jpg 

l, ~ ] EN5JKLGPEEKI TQKOHlNDOff5M.doc 
-SJerri - INTRAJJET.pjlt 

^jErne kompoterEnsaster Recovery System,dec 

‘Reiter materLdoc 

■Sfiter.pnct 

IH3_5UK^Cortoh_lC«a_TBAatl,d« 

^fnaOaB.doc 

gj Ftjto Pieces jpg 
^JgomtJar nggi.pnicl 


<&j5en**ri2).TC 

|finliig.K 

jjijTM m\. WOPUD nTACS2te).|pg 
Ifl^CVH SfllL WORiD FITT*S2(3)-|M 
ii&TfM fiflJJL WORLD FrrhES2(4).)p} 

^GlfM BAIL WORLD FETAE52.jpg 

her mes Jiafidmade_leaiiib« ^travel ^bag ,)pg 
tri_HEmjftT CETAK 5AHJNG UNTUC PAKfiJATJ Z 
jj4_M£M6UAt CE (AIC SAftJlSlG KHUGUS BAJU ?At 
jiavihvd.zp 

^ ]AK_CS79.i>3 
L ]HfS_Xr9S,3P6 
S y a. -. -jstni 

Uunat.dK 

toJW_UK* v j ZO06h d« 
mdenesia.pmd 
|kunci mat XA.pmd 
llanciu.jpg 
Hjlit.hgn srkut traysmg.dCK 
U Loftls Word Pro.dec 
mew«afc(?),jKi 
mcmasaKS). jpg 

Jmenggamb,* .pmd 
jrKnggairtjrLpmd 
Jmefiiggambfj.pfnd 
HsryghiftJ.Jre 
^ maalu;z).jpg 
■; rrfl*M:.3).»g 
^rmaiku.Jpg 
]ModJ_3.(jpt 
^mockiM2).php 
^modutes php 

U n!W ^' n,,cr&K, f | t -l *Kdl , 2®7'il ,doc 

ts?d'OT’il,d«,sBil 

SJiwgrtu* m» 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.33 Yahoo! Messenger yang telah didownload 


56 


Teknologi hrformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 




































7. Klik pada program :^)msgr9us.exe. 

Akan muncul kotak dialog Welcome to Yahoo! Messenger. 


0 Installing Yahoo! Messenger 


Step 1 o# 4 


Cancel 


Welcome to Yahoo! Messenger 


Typical Install 


I Custom Install 



Yahoo! Messenger' 

Keep in touch with friends by sending instant messages, making free PC-tO-PC 
calls, sharing photos and files, sending free SMS messages, and much more. Plus 
IM with friends that use Windows Live™ Messenger 

Yahoo* Toolbar wilh Messenger features 

See ifvour friends are online and change your online status right from your browser 
Plus enjoy anytime access to Yahoo* Search and your favorite Yahoo* siles. 

W M ake www.yaho o.co m my b rowse r ho me peg e. 

15 Make Yahoo! my browser's default search engine 


'includes automatic updates. 

Yahoo! Messenger will toe installed in the foflowing foWer. 

C:'Program FlnWahodt 

26.26 MB of temporary disk space will he used. 


Neut > 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.34 Tampilan Yahoo! Messenger yang telah berhasil didownload 


8. Klik Next, akan muncul kotak dialog License Agreement and Term. 


0 Installing Yahoo! Messenger 


Step 2 pi 4 


Cancel 


License Agreement and Terms 

You must agree to the terms and conditions beiowthal govern your use of Yahoo! 
Messenger, Yahoo' Toolbar, and other Yahoo* services as applicable; 



1 ACCE PTANCE OF TER MS 

Welcome to Yahoo! Yahoo! provides this Yahoo! Messenger service, and 
any other software or services you elected lo download along with Yahoo* 
Messenger (e.g Yahoo! Toolbar, or Yahoo* Search Protection], to you. y 

Privacy Policy 

Yahoo! Messenger collects and transmils inform alien aboul your usage of the 
producllo Yahoo* to provide the service. To find oul more about Ihe Information 
collected and used by Yahoo! Messenger, and about setting your preferences, go to. 
http: //info .yahoo.com/prwacyM/yahoo/messenger/pc/ 

Some versions of Yahoo! Messenger now let users save conversations in their 
accounls on Yahoo! Servers - like email* Others can save conversations with you 
even If you don't. More; 
http: //messenger .yahoo .com/mh 


r Ye s, s a « e pt me uc e n$e Agre eme nt le rms a nd P rwacy Po i icy a bove, 
along with the Yahoo! Terms of Service at 
http:// docs. yahoo.conVmfo/tef ms 


efiack 


lew 


Gambar 3.35 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Tampilan kotak persetujuan 


Bab 3 Akses Internet 


57 

























9. Klik pada Yes, I accept the License Agreement Terms and Privacy Policy 
Above. Kemudian klik Next 


0 Installing Yahoo! Messenger 


Step Z of 4 



Cancel 


License Agreement and Terms 

You must agree to the terms and conditions below that govern your use of Yahoo! 
Messenger, Yahoo! Toolbar, and other Yahoo! services as applicable: 


Please report any violations of I his License or TOS to our Customer Care A 
group. 

October 23.2007 v 

Privacy Policy 

Yahoo! Messenger collects and Iransmits information about your usage oflhe 
product to Yahoo! to provide the service. To find out more about the informalion 
collected and used by Yahoo! Messenger, and about setting your preferences, go to: 
http: //info.yaboo, c om/ privacy/us/yahoo/messenger/pt/ 

Some versions of Yahoo! Messenger now lei users save conversations in iheir 
accounts on Yahoo! Servers - tike email! Others can save conversations wilhyou 
even if you don! More: 
http;//messenger, yahoo, com/mh 


W fYss , I ffi ce pttfre Licen se Agreement t erms and Privacy Policy above, 

along with ifte Yahoo! Terms of Service at 
): //docs. yahoo.com/info/terms 


< £ack 


Wert! > 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.36 Kotak persetujuan yang harus diisi 


10. Akan muncul kotak dialog Ready? Set Install! 



Sumber; www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.37 Tampilan penginstalan Yahoo! Messenger 


5 8 Teknologi hrformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 































11. Klik kotak dialog install. Jika Yahoo! Messenger telah berhasil diinstal 
maka akan muncul kotak dialog more friend = more fun. 




• Find your friends who are already on Messenger easily 

- Invite friends from Hotmail* Gmail and other web 
services 

* IM friends who use Windows Live™ Messenger 


Downloading Yatoool Messengei 


0 % 


Cancel 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.38 Tampilan Yahoo! Messenger yang telah berhasil diinstal 


Cara untuk mendaftar atau masuk ke dalam Yahoo! Messenger. 

1. Ketik pada address bar www.yahoo.com. Kemudian klik Messenger. 


l l.ikr Yl y iiur hudH' 


E-.fVj i M l Art- meflAgei V-lA y-fl-ur mobile pl’iiii'ii 


Tvhnoi Heme 



Web images Video Local Ehoporng fwwre ▼ 


Search: 




Q Anlnert 
@ Avtvi™"’' 
© hn«ncr 
Q Umei 
Lji Gruup* 
lloUobp 

a Map* 

Mobile W*b 

& mowm ( rv 

^1 Mu* It 
^ OMG 

Pen nn alp 
Uc 4 > Estate 
££ Shine 
0 Shopping 
ftj ^poK* 

fraud 

Kj Yellow Pogti 


Pit oi c Volm i>! Sei vices 


Sum 11 Biis-i n e-ss 




EftlWttlrflVfrnt 


SpOrti 


Video 



'Sexy 1 role Sandra passed on 

The whole some star regrsls not doing 
one big Tflle 3n<f talks abzul having 
Chlltffftn U^eni up an miny tnplci 

% N*e jrhoto i a* £ iriJr i Bullock 
. 'Vl Ci v ‘ iiiiy' 19x10 for 'goofy f»c*' 


El 

El 


'Sony rofc th*t bullpc* 
regretl nut doing 

f- 1 >;-+ >i-c '~<s r iter dies efter 
derm g jump goer 


7:4 


Sew h gh xfhoOl ■ 

BO'feet buffer beetir 

Nell of Feme Q& fulfilli 

JO'Vfl IT'SW prc.mil* 

» Mere i Foatui-nrf Huei 


Nr- S 


Of Ll 


wotid 


LOCSl 


Finance 


Web Se-nch 


Fen 11 , .O&J fMpoe CWoru *5 
Check your mail status Sign In Free mail: Sign U|i 

[S^l Mall I S3* Pu//lci 



Harmrapri 


Yahoo! 

SPORTS SHOP 
HTL JfBIfH 

^frrniea ^ 


NFLT'5H?HT5 HFL HAT5 


m 




NFL SWEATS NFL POLOS 


* Assailants all&ck Justice Ministry, another govt building in Kabul 

* interpoi issues international alert (or 85 ternoi suspects 

* Closed'doci- negotiri!ron& inieneify on tin^l siimubis pi-in 

■ Tornado kills injures dozens in southern Oklahoma >> Phete* 

* Cred‘1 SutssB posts lecord loss or 55 7 bilkon in 4lh quarter 

■ ford and gas prices ease, bul Hhrtfher shopping habits remain 

■ Prosecutors ask police tor more evidence m Chns Brtrwn case 
-NBA NCAAHuDpS NHL NFL MLB NASCAR Setter 

rr Morel Newt Popular PobUri 


(Sh 


Shop our huge udetXlon of NFL gmrl 


inside Talioo! Small Business 



Sign up Im Yu haul! Web Hotting 

r Free dnmnn heme ■ f »ry ntc dexippr. 
fc 24'7 support ■ 25% raving* 

►► f ihd out mo™ 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.39 Tampilan awal website Yahoo! 


Bab 3 Akses Internet 59 
















































2. 


Kemudian akan muncul tampilan berikut. 


' fchjjG 1 My 's+hnn .1 Mfeil “ 

"VXHOOF MESSENGER 


M-iUji V- My Mr,n,u. f ,*gh 


jr. Up h. 


Kottre DtwrMJd Fethirtt IMYII’dKfWfHfc Vfllti Plug-lhS ! -Ml(i Fdtnirt P^igbftrT - B*S0 


Yaftool Messencer v«si lo*cai sucteh tersedia urnuk bahasaftiegerp Anoa. im_. ietni. lanim 



Keep friends at your fingertips with 
Yahool Messenger 9„G 

Download Now 


Ctnmd will i till your hituds: 

Inatart: irtmage lnendi on. V iK^d* and WmrJows Int'” Messenger 
Set- whuk Inf-ndL alas us* YahfiOl Meiifcngar 

SiQfjr In nniml,-,iJ7; 

Decide who *b*e ycii online wiih Eleafth selhngs 


iluH c ,lw,iy: 

'5*-jp piiHdt and momiM tea (up in Jit! m <eal-kinna Plus ehj&y 
riit* calls and m-fc. ,im wdMi 

<* mc j h inro 

SysIBri raquiruma^ilE Micru^Bd Windows XF. Vislo. 

>.:• 11 1 !■ i vemniis: Mlt. VWeb. Motile 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.40 Halaman kedua Yahoo! Messenger 


3. Klik pada New user? Sign up. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.41 Tampilan kotak sign up 

4. Muncul kotak data yang harus diisi untuk mendaftar (registrasi). 



HI there! 

Weil get you se! up an Yah col In three easy s 1 eps ? Juit 
answer a few simple quesli&nS, SBtetJ an ID and password, 
and you Vi be alt sfI 


ih □ D 1 - Help 

Akndy mw <nOw M4i dHTMt? 
ftwg**** p#iiwc'd at yAm# ID? 


I prele* cordert Irom 


y*hmhu.$. 


1 . Tell in about yum self.., 
My Marne 
Gender 
Birthday 
I iiw m 
Postal Code 



l l 

■ Select One- flj 

- Select Month * *. 

-IT-1 

Indonesia 



2 . Select ah 10 and passweid 

Yahoo! ID and Emait 
Password 
Re-lype Password 




yahoo caw v 


]. In case you forget your ID 01 password, 
AltemaEe Email 
Security Question 
Your Answer 


- Select One 




Just a couple more details 
Type the code shown 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.42 Tampilan format pendaftaran Yahoo! Messenger 


Teknologi hrformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 








































































































5. 

6. 

7. 


Isi semua data dan klik pada kotak Do you agree? 

Klik pada kotak create my account seperti contoh: 
(enomaniss@yahoo.com/enomaniez@yahoo.com) 

Kemudian akan muncul kotak dialog congratulations Eno! 
Selanjutnya, klik Continue. Maka kalian sudah menjadi anggota Yahoo! 
Messenger. 



Yahoo! ~ Help 


Congratulations, Eno! 

A confirmation message was sent lo you via email. 


B e I o w a r 6 y o m a cceu n t del a i Is ™ Account Delays 

You will need lhis information, to sign in to Yahoo! and to reset your 
password in case you forget it. Please print and keep this 
information in a safe place for future reference. 



Yahoo! 10 & Email e no mnnissfr ynficm.com 
address: 

Alternate Email enemaniez@yahoD.com 
Birthday 4 February 1978 
Security Question Who is your favorite author? 
My Answer siska 
Postal Code 57135 



Marketing Preferences 

Your Marketing Preferences: Select and customize the categories of communications you receive about 
Yahoof Products and services. You can also choose to opt-out of each Edit Marketing Preferences 


C cpv f 'Srit 2000 Yjrioa! Inc. All mghii reserved. CfrcvuahVlP Policy j T errfts ol | fry Id* to OaIHv* Seomifa 

Cod* ¥*riricaliOfs toetihfrtogv d*v*lep*d in eelljfcouhbfi ™|h |he Ca&tehj Fieied; *t CJrh*ai» Mellon Un iirenrifr . 

HOT IC£: w* ttlltotpironiHnJonnjlioii an ihUsil*. ToUtm met* Jb&ut hoiwmt ettybvr iftfpiimlioit.»+ cm FVnreev fralieu . 

Oiti u prevl ded lanfifoicnalLOftJl purpose* only, jnd mey iwd s>e jttvrele YJhool ihdll nnl be ruble Un jny enow or deU^S in Hie eeMenL. ©i f©i .any 
a cljohi leken in j*H ence ©n thrf* lifting* 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
Gambar 3.43Tampilan konfirmasi pendaftaran Yahoo! Messenger 


PELAT1HAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Sebutkan dua cara dalam menginstal modem! 

2. Coba downloadlah sebuah driver modem di internet, kemudian 
instalkan di komputer sekolah kalian! 

3. Praktikkan cara regristrasi (mendaftar) di Yahoo! Messenger 

4. Di mana kalian dapat men download aplikasi mIRC? 

5. Praktikkan cara mendownload aplikasi mIRC! 


Bab 3 Akses Internet 61 




























MANFAAT PELAJARAN INI 


( i ^ 

Sekarang kalian telah mengerti seluk beluk akses internet, bukan? 
Untuk akses internet, dibutuhkan perangkat keras dan perangkat 
lunak termasuk memilih ISP. Bagi kalian yang ingin memasang internet 
di rumah kalian, caranya sangat mudah bukan? Ya, banyaknya manfaat 
dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh ISP semakin 
meningkatkan jumlah pengguna internet di Indonesia. Tapi jangan 
lupa untuk memilih ISP dan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan 
kalian. Karena jika salah pilih maka biaya yang kalian keluarkan akan 
semakin besar. 

V_ J 

RANGKUMAN 

■ ISP (Internet Service Provider) yaitu perusahaan atau badan yang 
menyelenggarakan jasa sambungan internet. 

■ Kriteria dalam memilih ISP antara lain kecepatan transfer data, band¬ 
width, mempunyai proxy server, mempunyai backbone, keamanan 
data, biaya, teknologi yang digunakan, dan layanan pelanggan. 

■ Macam-macam teknologi untuk akses internet melalui hubungan dial 
up , melalui jaringan Wifi, melalui jaringan LAN, melalui GPRS, dan 
menggunakan TV kabel. 

■ Perangkat lunak untuk mengakses internet terdiri atas sistem operasi, 
aplikasi browser, dan aplikasi opsional. 

■ Sistem operasi untuk mengakses internet yang banyak digunakan 
adalah Windows, Linux untuk PC berbasis Intel, dan MacOS untuk 
sistem operasi yang berbasis Macintosh. 

■ Aplikasi browser yang banyak digunakan untuk mengakses internet 
contohnya Internet Explorer dan Mozilla Firefox. 

■ Aplikasi opsional terdiri atas: 

1) Aplikasi email seperti Microsoft Outlook, Outlook Express, dan 
Mozilla Thunderbird. 

2) Aplikasi chatting seperti mIRC, ICQ, dan Yahoo! Messenger. 

3) Aplikasi pengelola download seperti Flashget dan Internet Download 
Manager. 

■ Menginstal modem dapat melalui Add/Remove Hardware dan Phone 
and Modem yang ada di Control Panel. 

■ Download aplikasi mIRC di alamat www.mirc.com. 

■ Yahoo! Messenger adalah salah satu aplikasi chatting. 


6 2 Teknologi kiformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 







UJI KOMPETENSI 


A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Nama jasa penyedia layanan koneksi ke internet disebut ... . 

a. internet 

b. ISP 

c. dialup 

d. dedica ted connection 

2. Modem internal adalah modem yang langsung terpasang ke ... . 

a. harddisk 

b. CPU 

c. mainboard 

d. simcard 

3. Keunggulan modem eksternal adalah .... 

a. harganya pasti lebih murah 

b. lebih awet 

c. dapat diperbaiki jika rusak 

d. mudah dipindah-pindah ke komputer lain 

4. Saluran koneksi utama ISP adalah .... 

a. server proxy 

b. backbone 

c. bandwith 

d. GPRS 

5. Jika kita membuka sebuah halaman web, kita mengirimkan per- 
mintaan halaman web dengan cara mengirimkan alamat .... 

a. webnya 

b. e-mailnya 

c. URL-nya 

d. DDR-nya 

6. Untuk menyimpan alamat-alamat favorit para pelanggan meng- 
gunakan .... 

a. server proxy 

b. server provider 

c. server computer 

d. surver 

7. Berikut ini hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika memilih 
ISP, kecuali ... 

a. kecepatan transfer data 

b. keamanan data 

c. biaya 

d. memiliki jaringan yang luas 


Bab 3 Akses Internet 63 


8. Terkirimnya sinyal melalui kabel tembaga pada frekuensi yang 
berbeda-beda dimungkinkan melalui teknologi .... 

a. ISP 

b. ISDN 

c. GPRS 

d. ASDL 

9. Berikut ini termasuk aplikasi opsional, kecuali .... 

a. Microsoft Outlook 

b. Mozilla Thunderbird 

c. Internet download manager 

d. Internet Explorer 

10. Melalui GPRS, pengiriman data yang berupa paket menjadi lebih 
• • • • 

a. cepat 

b. sulit 

c. rumit 

d. mudah 

B. Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Jelaskan fungsi dari server proxy! 

2. Jelaskan manfaat penggunaan jaringan WiFi (Wireless Fidelity)! 

3. Sebutkan syarat menggunakan jaringan TV kabel! 

4. Sebutkan contoh aplikasi browser! 

5. Jelaskan langkah-langkah menginstal aplikasi mIRC melalui 
"Phone and Modem" \ 

KREATIVITASKU 

( 

Di bawah bimbingan guru TIK kalian, lakukan kegiatan berikut ini. 
Kunjungilah sebuah toko komputer yang ada di daerah kalian. 
Tanyakan pada pramuniaganya tentang hal-hal berikut ini. 

1. Jenis-jenis modem yang dijual 

2. Harga masing-masing jenis modem 

3. Modem yang paling disukai konsumen 

4. Termasuk dalam modem eksternal ataukah internal modem 
yang paling disukai konsumen tersebut 

5. Apa saja kelebihan modem yang disebutkan dalam nomor 3 
dan 4 tersebut 

v _ W 


6 4 Teknologi Informasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 







Koneksl ke Internet 




Sumber: http://training.fe.unpad.ac.id , 2009 
Gambar 4.1 Pengguna internet. 


Kata Kunci 




■ dial up 

■ WiFi 

■ Matrix 


■ handphone 

■ ISP Telkomnet 

■ IM3 


■ broadband 

■ GPRS 

■ XL 


■ ADSL 

■ Telkomsel 








Pada Bab 3 lalu, kalian telah belajar tentang beberapa cara mengakses 
internet termasuk berkenalan dengan perangkat keras dan perangkat 
lunak untuk mengakses internet. Akses internet dapat dilakukan dengan 
beberapa cara diantaranya melalui hubungan dial up , dengan jaringan 
LAN, jaringan WiFi, GPRS, atau menggunakan layanan TV kabel. 

Nah, di Bab 4 ini, kalian akan dituntun untuk mendemonstrasikan 
salah satu di antara beberapa cara tersebut untuk mengakses internet sesuai 
prosedur. Ingin segera tahu bagaimana mendemonstrasikannya? Simak 
tuntas uraian materi Bab 4 berikut ini. 


Bab 4 Koneksi ke Internet 65 









A. Jenis-Jenis Koneksi Internet 

Sebelum kalian belajar untuk mendemonstrasikan akses internet, ada 
baiknya kita ulas sekilas jenis-jenis koneksi internet beserta perangkat keras 
dan lunak dalam mengakses internet yang telah kita pelajari di Bab 3 lalu. 

1. Dial up 

Koneksi internet dengan cara dial up adalah menghubungkan komputer 
ke internet melalui sambungan jaringan line telepon dengan menggunakan 
sebuah modem dial up. Saat online (connect) maka telepon tidak dapat 
digunakan. Biaya dihitung dari perhitungan pulsa telepon berjalan 
ditambah biaya internet dari provider (ISP). Kecepatan aksesnya 56 kb. 

2. Handphone 

Koneksi internet dengan handphone dilaku- 
kan dengan cara menghubungkan komputer 
ke internet melalui sambungan jaringan hand¬ 
phone melalui bluetooth maupun USB cable 
data. Saat online jalur telepon tidak terganggu. 

Koneksi internet dengan handphone dapat 
menggunakan jaringan GSM maupun CDMA 
dengan teknologi 3G atau GPRS. Perhitungan 
hampir sama semua yaitu menggunakan 
sistem perhitungan per kilobyte. Adapun 
kecepatan koneksinya mulai dari 64 kb - 2 mb. 

3. Broadband (Jaringan TV Kabel) 

Koneksi internet dengan menggunakan jaringan TV kabel dilakukan 
dengan cara menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan 
jaringan kabel dengan menggunakan modem broadband. Saat online (con¬ 
nect) acara menonton TV tidak terganggu. Biaya yang dikeluarkan lebih 
hemat karena cukup membayar abonemen TV kabel ditambah biaya 
internet provider untuk 24 jam online (nolimit). Adapun kecepatan aksesnya 
mulai dari 64 kb - 256 kb. 

4. ADSL 

Koneksi internet dengan cara ADSL dila¬ 
kukan dengan menghubungkan komputer ke 
internet melalui sambungan jaringan line telepon 
juga. Namun, ADSL menggunakan teknologi 
yang lebih modern. Saat online (connect) jalur 
telepon tidak terganggu, dapat digunakan 
dalam kebersamaan. Perhitungan biaya cukup 
dengan membayar provider internet dengan 
sistem perhitungan berdasarkan besarnya kilobyte yang digunakan dengan 
koneksi 24 jam online. Kecepatan koneksinya mencapai 512 kb. 



Sumber: www.wordpress.com, 
diakses 16 Februari 2009 

Gambar 4.3 ADSL 




Sumber: www.intikamedia.com, 
diakses 16 Februari 2009 

Gambar 4.2 Handphone 
dengan USB cable data. 


6 6 Teknologi kiformasi dan Komunikasi untuk SATP/MTs Kelas IX 






5. WiFi 

Koneksi internet dengan WiFi dilakukan dengan menggunakan 
gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi yaitu 2,4 GHz dan 5,6 GHz 
dengan komputer harus dilengkapi WiFi card. WiFi mempunyai kecepatan 
akses yang tinggi hingga 11 Mbps. Saat ini ada banyak tempat-tempat umum 
yang telah menyediakan akses layanan koneksi internet menggunakan WiFi. 



Sumber: www.bcchardware. 
com, diakses 16 Februari 2009 

Gambar 4.4 WiFi card 


B. Mendemonstrasikan Akses Internet sesuai dengan 
Prosedur 

Kecepatan akses dan biaya yang dikeluarkan untuk koneksi internet 
masing-masing jenis koneksi telah kalian pelajari. Nah, sekarang kita 
coba latihan mendemonstrasikan akses internet sesuai prosedur. 

1. Menyetting Memulai, dan Mengakhiri Koneksi Dial Up 

Agar dapat melakukan hubungan ke internet, maka kita perlu terlebih 
dahulu memastikan pemasangan perangkat yang diperlukan. Perangkat 
yang dibutuhkan untuk menghubungkan komputer dengan koneksi dial 
up adalah komputer, modem, dan jalur telepon. Setelah semua perangkat 
yang diperlukan tersedia, pengguna dapat melakukan koneksi ke ISP 
tempat pengguna mendaftarkan diri. 

Sebagai contoh, PT Telkom meng¬ 
gunakan koneksi ISP telkomnet. ISP ini 
merupakan salah satu ISP yang tidak perlu 
mengurus pendaftaran karena fasilitas 
akses internet diberikan kepada tiap 
pelanggan PT Telkom. Layanan internet 
menggunakan koneksi dial up dari 
Telkom disebut TelkomNet Instant 

Tagihan biaya penggunaan internet 
dibebankan pada biaya tagihan telepon 
bulanan. Sementara itu, nomor telepon 
yang digunakan untuk layanan TelkomNet 
Instant adalah 080989999 dengan user ID 
telkomnet@instant dan passwordnya telkom. Berikut ini ditunjukkan 
langkah-langkah koneksi internet dengan ISP Telkomnet. 



Sumber: www.photobucket.com, diakses 

16 Februari 2009 

Gambar 4.5 PT Telkom sebagai 
penyedia jasa internet. 


Bab 4 Koneksi ke Internet 67 















a. Langkah awal untuk membuat koneksi dengan TelkomNet yaitu dengan 
membuka "Network Connections" yang berada pada "Start> Settings> 
Network Connections" hingga muncul tampilan seperti berikut: 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi Internet, 2007 
Gambar 4.6 Tampilan Network Connections. 


b. Kemudian, pilihlah menu Create a new connection pada bagian kiri 
atas, sehingga muncul tampilan: 




Welcome to the New Connection 
Wizard 

This wizard helps you: 

• Connect to the Internet 

• Connect to a private network, such as your workplace 
network 

• Set up a home or small office network. 


To continue, click Next 


Next > 


Cancel 


Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi Internet, 2007 
Gambar 4.7 Tampilan New Connection Wizard. 


Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 





















c. Tekan tombol "Next", sehingga muncul tampilan: 


New Connection Wizard 


Network Connection Type 

What do you want to do? 


® Connect to the Internet 

Connect to the Internet so you con browse the Web end reed email 



O Connect to the network at my workplace 

Connect to a business network (using dial-up or VPN] so you can work from home, 
a field office, or another location 


O Set up a home or small office network 

Connect to an existing home or small office network or set up a new one, 

Q Set up an advanced connection 

Connect directly to another computer using your serial, parallel or infrared port, or 
set up this computer so that other computers can connect to it. 


< Back 

Next > 


i-1 

Cancel 


Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Inform a si Internet, 2007 
Gambar 4.8 Tampilan Network Connection Type. 

d. Kliklah "Connect to the Internet", lalu tekan tombol "Next", hingga 
muncul tampilan: 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi Internet , 2007 
Gambar 4.9 Tampilan Getting Ready. 


Bab 4 Koneksi ke Internet 69 

























e. Kliklah "Set up my connection manually", lalu tekan tombol "Next" 
hingga muncul tampilan sebagai berikut: 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi Internet, 2007 
Gambar 4.10 Tampilan Internet Connection. 

f. Kliklah "Connect using a dial up modem", lalu tekan tombol "Next", 
hingga muncul tampilan sebagai berikut: 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi Internet , 2007 
Gambar 4.11 Tampilan Connection Name. 


7 0 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SATP/MTs Kelas IX 


































g. Tulislah nama ISP yang akan dihubungi, misalnya "Telkomnet". 
Kemudian, tekanlah tombol "Next", hingga muncul tampilan sebagai 
berikut: 



Sumber: Dikutip ulang dan buku Pengantar Teknologi Informasi Internet, 2007 
Gambar 4.12 Tampilan Phone Number to Dial. 

h. Isikan nomor telepon ISP Telkomnet, yaitu "080989999 ". Kemudian 
tekanlah tombol "Next", hingga muncul tampilan sebagai berikut: 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi Internet , 2007 
Gambar 4.13 Tampilan Internet Account Information. 


Bab 4 Koneksi ke Internet 















































1 . 


Langkah berikutnya adalah mengisikan user name dan password 
untuk Telkomnet, user name -nya adalah telkomnet@instan dan 
passwordnya telkom. Selanjutnya, tekanlah tombol "Next", sehingga 
akan muncul tampilan seperti: 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi Internet, 2007 
Gambar 4.14 Tampilan Completing the New Connection Wizard. 


]• 


Tekan tombol "Finish" untuk mengakhiri koneksi ke ISP lalu akan 
muncul tampilan dial up seperti berikut: 



User name: 
Password: 


T elkomnetC^insta 





[Jo change the sa vedpassword dick he/ej 


f] Save this user name and password tor the following users: 
O We only 

0 Anyone who uses this computer 


Dial: 


080989999 



Dial 


Cancel 


Properties 


Help 


Sumber: Dikutip ulang dari buku 
Pengantar Teknologi Informasi 

Internet, 2007 
Gambar 4.15 Tampilan Connect 
Telkomnet@instan. 


72 


Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 






























k. Untuk melakukan koneksi ke Telkomnet, tekanlah tombol "Dial". 
Kemudian, muncullah tampilan sebagai berikut yang menunjukkan 
komputer sedang membangun koneksi dengan Telkomnet. 


Connecting Telkomnet@instan... 


Sumber: Dikutip ulang dari 
buku Pengantar Teknologi 
Informasi Internet, 2007 

Gambar 4.16 Tampilan 
Connecting Telkomnet@instan 

1. Setelah koneksi berhasil, maka muncul pesan berikut: 


Sumber: Dikutip ulang dari 
buku Pengantar Teknologi 
Informasi Internet, 2007 

Gambar 4.17 Tampilan 
Telkomnet sudah terhubung. 

m. Untuk memutuskan hubungan dari Telkomnet, klik kanan mouse 
pada koneksi jaringan. Kemudian, pilihlah menu "Disconnect", 
seperti tampak pada gambar berikut. 


Sumber: Dikutip ulang dari 
buku Pengantar Teknologi 
Informasi Internet, 2007 
Gambar 4.18 Tampilan 
untuk memutuskan hubungan 
dari Telkomnet 


2. Koneksi Internet dengan Handphone 

Selain melakukan pendaftaran ke ISP terdekat, koneksi internet dapat 
dilakukan dengan menggunakan telepon seluler, baik GSM maupun 
CDMA. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan koneksi internet 
melalui handphone adalah handphone yang mendukung teknologi 
GPRS, bluetooth, inframerah, kabel data, sim card. Kartu GSM yang 
mendukung GPRS misalnya Telkomsel, matrix, IM3, XL, dan lain-lain 
serta area yang terjangkau GPRS. 

Berikut ini dicontohkan langkah-langkah penginstalan peralatan agar 
dapat terhubung ke internet dengan menggunakan kartu seluler Matrix, 
a. Pasang bluetooth pada USB port dan lakukan penginstalan driver 
bluetooth. 


Disconnect 


Status 


Change Windows Firewall settings 
Open Network Connections 


07 




Bab 4 Koneksi ke Internet 73 






















Bukalah "Phone and Modem Option" yang terdapat pada "Control 
Panel". Kemudian, pilih bagian Modem, pilihlah "Bluetooth Modem", 
dan tekan tombol "Properties" hingga tampak gambar berikut: 


liluetoolh Modem Propurl to 


BJ» 


Genesst Modem Diagnoses Advanced D«ve» 
BLetooch Modem 


Device |ype Modems 

ManiiacMer WOCOMM 

Locebon Loceeon 262145 |Bbe«oo*h_Device) 


Device tfaius •■••••• ■ — 

Th« device is woriung cxopeily 

H you aie havrig pfotMms fres drnce. ckcA Tmiitohool lo 
start Ihe tiouMeitooiei 


I l»<Xjfcteth00t;. i 

Qevce usage 
Use das device |ensb*t) 

| OK 1 [ Cancel | 


Sumber: Dikutip ulang dari 
buku Pengantar Teknologi 
Informasi Internet , 2007 
Gambar 4.19Tampilan 
ketika membuka "Phone and 
Modem Option". 


c. Pilih menu "Advanced" dan masukkan extra initialization commands, yaitu 
AT+CGDCONT=1, "IP", "[nama access point]". Access point merupakan 
nama access point yang digunakan oleh Kartu GSM. Apabila belum 
mengetahui nama access point yang digunakan, maka dapat bertanya 
ke galeri GSM terdekat, misalnya untuk Matrix ke Satelindo. Seandainya, 
kartu GSM yang digunakan adalah Matrix, maka extra initialization com¬ 
mands diisi AT+CGDCONT=l," satelindogprs.com", lalu tekanlah 
tombol OK. Tampilannya tampak seperti berikut: 



Sumber: Dikutip ulang dari 
buku Pengantar Teknologi 
Informasi Internet , 2007 
Gambar 4.20Tampilan 
setelah memasukkan extra 
initialization commands 


7 4 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SATP/MTs Kelas IX 


























Setelah melakukan inisialisasi pada modem bluetooth, lakukan 
koneksi ke bluetooth modem yang berada di "Network Connections" 
dengan mengklik kanan mouse dan pilih menu "Connect", seperti 
tampak pada gambar berikut: 


\ Network Connections 


O* Ffvortrt loch Advanced tjetp 


Ci ‘ Wdert i ^ 

j x *0 zni- 

M-JSej-s MetwOrt Connector** 




Sumber: Dikutip ulang 
dari buku Pengantar 
Teknologi Informasi 
Internet, 2007 

Gambar 4.21Tampilan 

setelah melakukan 
inisialisasi. 


e. Setelah memilih menu "Connect", maka akan muncul tampilan berikut. 


Connect BluetoothConnectlon f? jSk' 



ytet rwm 
P*a«v*ad 


pc tr* £4*9*3 AJXXmvj CkJt 


'V Oat UM t nan*a an d p*«t*ord to 0* »clo**ng ute»i 

0 ftryone who utes thu coft&Jti 



Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar 
Teknologi Informasi Internet , 2007 
Gambar 4.22Tampilan setelah memilih 
menu Connect. 


Isikan nomor telepon ISP, contohnya pada GSM Matrix masukkan 
nomor "*99***i#'\ Kemudian, tekanlah "Dial", maka akan muncul 
tampilan berikut: 


Connecting BluefoothConnectlcm.*. 


&L 


Dialing "99"H JL. 


Cancel | 


Sumber: Dikutip ulang 
dari buku Pengantar 
Teknologi Informasi 
Internet, 2007 
Gambar 4.23 Tampilan 
setelah memasukkan 
nomor dan menekan Dial. 


Bab 4 Koneksi ke Internet 





































f. 


Setelah koneksi berhasil, maka tampak informasi pada kotak dialog 
sebagai berikut: 



BluetoothConnection is now connected 

.2 Kbps 


■ - ■ - ■ - ^Jshow hidden icons 


•■■■ “•esse? 

* 

l 

12:10 PM 


Sumber: Dikutip ulang dari buku Pengantar Teknologi Informasi Internet, 

2007 

Gambar 4.24Tampilan setelah pembangunan koneksi berhasil. 


PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Carilah informasi bagaimana cara koneksi dial up dengan mengguna- 
kan ISP Telkom Speedy! 

2. Apa saja macam kartu GSM yang mendukung GPRS yang kalian 
ketahui? 

3. Jelaskan pendapat kalian, lebih cepat manakah koneksi internet 
dengan menggunakan handphone dan dengan menggunakan WiFi! 

4. Bagaimana pendapat kalian dengan perkembangan internet saat ini? 

5. Sebutkan provider-provider selular yang memberi layanan koneksi 
internet pada pelanggannya! 

MANFAAT PELAJARAN INI 

Setelah kalian mempelajari bab ini, tentunya kalian telah mengerti 
tentang cara-cara koneksi ke internet. Kalian bisa mempraktikkan 
sendiri, baik di sekolah maupun di rumah dengan memilih salah satu 
cara koneksi internet, misalnya dengan koneksi dial up. Dengan 
demikian, secara tidak langsung kalian telah belajar tentang teknologi. 
Teknologi internet dapat membantu kalian mengembangkan ilmu 
pengetahuan terutama yang kalian dapat di sekolah maupun dari 
lingkungan rumah. Dan yang jelas, dengan belajar tentang ilmu 
pengetahuan dan teknologi kalian tidak akan GAPTEK (Gagap 
Teknologi) dan kalian akan dapat mengikuti terus perkembangan 
arus informasi dan teknologi sesuai zamannya. 

V_____ ) 


7 6 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SATP/MTs Kelas IX 













RANGKUMAN 

■ Jenis-jenis koneksi internet antara lain melalui dial up , menggunakan 
handphone, broadband (jaringan TV Kabel), ADSL, dan WiFi. 

■ Salah satu contoh koneksi internet dengan dial up adalah meng¬ 
gunakan koneksi ISP TelkomNet. 

■ Nomor telepon yang digunakan untuk layanan TelkomNet Instan 
adalah 080989999 dengan user ID telkomnet@instan dan passwordnya 
telkom. 

■ Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan koneksi internet melalui 
handphone adalah handphone yang mendukung teknologi GPRS, 
bluetooth, inframerah, kabel data, sim card. 

■ Kartu GSM yang mendukung GPRS, contohnya Telkomsel, Matrix, 
IM3, XL, dan lain-lain. 


UJI KOMPETENSI 


A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan 
line telepon disebut.... 

a. jaringan TV kabel c. GPRS 

b. dial up d. WiFi 

2. Pada koneksi menggunakan TV kabel, modem yang dipakai 
adalah .... 

a. modem internal c. modem ADSL 

b. modem eksternal d. modem broadband 

3. Jenis layanan internet di handphone dapat diakses jika handphone 
yang digunakan berteknologi .... 

a. poliponik c. GPRS 

b. layar warna d. WiFi 

4. Pada pemakaian koneksi secara ADSL, pada saat online maka jalur 
telepon .... 

a. tidak terganggu c. tidak dapat digunakan 

b. terganggu d. rusak 

5. Tagihan biaya dengan koneksi dial up dari Telkom dibebankan pada 


a. setiap orang c. tagihan telepon 

b. pemegang sim card d. pengguna 

6. Koneksi internet dengan WiFi membutuhkan .... 

a. LAN card c. 3G 

b. WiFi card d. GPRS 


Bab 4 Koneksi ke Internet 77 


7. Untuk mendial ke Telkomnet instan nomer kode area yang harus 
kita masukkan adalah .... 

a. 222124162 222 c. 202.134.0.15 

b. 080989999 d. 080998888 

8. Setelah user ID dan password sudah diisi dengan benar maka 
langkah selanjutnya menekan tombol ... untuk melakukan 
koneksi. 

a. "Connect" c. "Next" 

b. "Disconnect" d. "Dial" 

9. Proses koneksi ke ISP agar mendapatkan layanan akses internet 
disebut .... 

a. dial up c. Control Panel 

b. Add New Hardware d. Setting Network 

10. Kecepatan akses modem yang diberikan ISP adalah .... 

a. 36 Kbps c. 33,6 Kbps 

b. 56 Kbps d. 45 Kbps 

B. Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Apakah yang dimaksud 3G? 

2. Menurut pendapat kalian, apa manfaat belajar internet bagi pelajar? 

3. Sebutkan nomor akses, user ID, dan password yang digunakan 
jika kita melakukan koneksi dengan mengunakan Telkomnet Instant! 

4. Jelaskan pendapat kalian, kira-kira apa saja yang memengaruhi 
kecepatan akses internet itu! 

5. Berapa biaya untuk akses internet dengan menggunakan handphone? 


KREATIVITASKU 


Di bab 3 lalu, kalian telah belajar cara menginstal modem. Dan di 
bab 4 ini, kalian juga sudah belajar cara koneksi internet. Nah, sekarang 
coba praktikkan kegiatan berikut ini. 

1. Pasanglah atau hubungkan komputer dengan sebuah modem. 

2. Kalian bisa menggunakan jenis modem ekstemal atau internal apa saja. 

3. Installah modem tersebut pada komputer kalian. 

4. Settinglah koneksi ke sebuah ISP, sehingga komputer siap 
digunakan untuk koneksi internet. 

5. Jalankan (hubungkan) komputer ke internet. 

6. Cari informasi apa saja yang kalian inginkan di internet. 


7 8 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSAIP/MTs Kelas IX 







Bab 



Layanan Informasi 
di Internet 



Sumber: www.apikescm.ac.id , diakses 19 Februari 2009 
Gambar 5.1 Dengan internet kita dapat memperoleh informasi 
yang kita butuhkan. 


Kata Kunci 



■ WWW ■ 

chatting ■ 

search engine 

■ browsing ■ 

FTP 

yahoo! 

■ e-mail ■ 

Telnet ■ 

google 

■ mailing list ■ 

Internet Telephony ■ 

browser Internet Explorer 

■ newsgroup ■ 

Internet Fax ■ 

website 





ICetika kita berhubungan dengan internet, maka kata yang paling 
pas untuk mengatakannya adalah "selamat datang di dunia maya yang 
sangat luas". Ya, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan betapa luasnya 
internet. Dengan menggunakan internet, kita dapat memperoleh data dan 
informasi dengan sangat cepat dan mudah. Kita juga dapat berkomunikasi 
dengan sesama pengguna internet di seluruh dunia. Begitu banyak yang 
dapat kita lakukan dengan internet melalui fasilitas-fasilitas layanan 
informasinya. Apa saja itu? Jawabannya dapat kalian peroleh dengan mem- 
pelajari uraian Bab 5 ini. 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 7 9 













A. Fasilitas-Fasilitas Layanan Informasi di Internet 

Sebagai jaringan internasional, internet menyediakan beberapa macam 
layanan atau fasilitas untuk penggunanya yang ada di seluruh dunia. 
Beberapa layanan yang ada di internet seperti www, e-mail, mailing list , 
dan lain-lain akan dijelaskan berikut ini. 

1. World Wide Web (www) 

World Wide Web (www) atau sering disebut web saja, merupakan 
fasilitas layanan yang paling populer di internet. Web memberikan layanan 
untuk mencari informasi dan data dengan mudah. Data dan informasi 
disajikan dalam halaman web. Kumpulan dari halaman-halaman web 
disebut website. Dengan diibaratkan, internet merupakan jalan raya tempat 
terjadinya arus lalu lintas data. Sedangkan www adalah browser-nya yang 
memudahkan penggunanya melakukan surfing (menjelajahi internet) dan 
menampilkan data yang diinginkan. 



Sumber: www.infokomputer.com , diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.2 Salah satu contoh website. 

2. Browsing/Surfing 

Browsing ( surfing ) sebuah layanan di internet yang berfungsi untuk 
menampilkan suatu situs atau website guna mencari suatu informasi. 


8 0 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelasIX 


















































Program yang digunakan untuk browsing ( surfing ) misalnya Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator. 

Untuk melakukan browsing harus mengetik alamat website pada ad¬ 
dress. Misalnya, www.detik.com, www.rotten.com,www.plasa.com, 
www.geocities.com,www.yahoo.com, dan lain-lain. 


J INFOKOMIWEJ* mo* i I Id Ffrefo* 


Fie £d* View hfcJtWr 1 gOdFjuiks Todt Hit' 








1 


C Uf±J C FiW HcbhM Q Wirritwi MikitpiKe (J Diflud : Ptfniiifaft &... J MWtov*4 H*(ts J Wndwri 


INFO IHFOKONIPUTER.COM 

ccnnuD 


Lnfoniiasi Gaya Hid up Digital 


lidttt 

TfATURT 

HEWS 

RLVICW 

FORUM MINddU. 19 FEBRUARI COM | M £» MIS 



NEWS 

Heboh! Yahoo Messenger Digoyang Virus 


3. *1 & O, 


‘ fiitda pn paTlitJ.'VI bf 1 


■« * 1-■ — [j 

.4 -1 ■ U ■ .^1. ■ 

ART IK EL TERRA IT 

Penye bar Virus Kompu'er Dihukum Empal Tahun 

RooJkJl Klni Pinlar eer?emdUfl|fi 

waspatfai comnekei Ganas. LuinpuhKan 9 Juia PC 

^ BoilhDrnciRjr 


RMU, 11 FfBSUftRi 2000 I 17 19WIB 

Gelum lunlas mass'ah Cantic Mgr yang menebar rasa 
"wss-was* melalui it.lernal, Krntsudah ada lag! van an 
v.ius £ ai u van j menyusup melalui Instant Messaging 
flM} Pengguna IM. Khususnya Yahoo Messenger {YM} 
dan SKype Kin« kedapalan giliran menghadapi kunan 
virus yang memalsukan duinya seakan-akan sairagai 
pesan atenbfc rang diKintnkan oleh kenlalt daiam YM 
alau SkvpeAnda. 

Hal Hu berungkap oleh vaksmcom (spesla is anlnrirus 
jarlngan dan dSLa retflve-rrt melalui SiluS resminya 
Jadi, pka Audi me.nenma pesan vang dilkinm mefalui 
YM a tan SKrP&yang menyertakan link 
hlto JVsIud yguide 102 tom/Grga.nitflrouT ubdrShitLady 
sebaikrtya jang&n mktik apatagi mem Siangan file yang 
dldowiloatf Pas-ilnya du merupakan virus yang kirn 
sed a ng m enveba r dengan meffianfaafoan madia chat 
Parahnya lag*, selain memanfaalkan aplikasi thm 


HEWS 

Cisco Buka Geral Smb 

Cisco mfcngandenpYVosfd Infinite Netotik u^luk 
rfl j km menrjMkuh SMB. Sebuah ge:ai kfiUSuS p«Oduk 
Cisco, bernama Cisco Siore, dibuta ol Jakarta 

Kniii&orssi HuiwH-Wt*l 
Kembangkan Laboralorium Ujlcoba 
WiMAX 

Hnawel trekega sama Cengan niel 
pada Rabu <1 l.rjj mengumumkan 
paresm an laboralon jm Ujlcoba hteiopera&iliSas 
(IOTJ WiMa* tertaru £i Selling 

HBBTuftjuk EksekuSifBahJ 

Intel Gadangkari Tekootogl Westmere 

Hebob! Yahoo Messenger Digoyang Virus 



Dore 


Gambar 5.3 Browsing. 


Sumber: www.infokomputer.com , diakses 16 Februari 2009 


3. Electronic Mail (E-mail) 


Elektronic mail adalah 
sebuah layanan untuk pengi- 
riman surat elektronik. Untuk 
mengirim email kita harus 
mempunyai email atau mail¬ 
box. Mailbox dapat kita buat 
melalui website tertentu yang 
menyediakan layanan tersebut. 
Sebagai contoh, yahoo.com, 
plasa.com, telkom.net, dore- 
mail. com, dan lain-lain. 


TRJtaSOQ? mail 


^| V>* - 



Frew unlimited storage 

s*nd Bit Id you kauri i taVirt Bttaul a panny 

«0 ft Of what YOU lOV* 

Mm «kig« WNKI h phMH HMM«n IK W* 


Stffwln 

to nw 

nwt I 


D K*ap A# U4A*d Irt 

W 7 mv*i I at* M «.■ 

rvtMcllMlVaiftavBl 


liWfe. 



Less to throw out 

Me 14 kri « wjt>S yOr ntav Ikon t-kf ifjrjji Irm 

Lain nun ibMl irtmiad atoragt 


Don't h,v* « V*ht»1 ICrt 
lnwij Vifi 


Kata Siqn Up 


i 


Ona ii.i $aiTHJch iuic 

Vva 4 «•-■ jra It **■ i4Wkn| W* 
J uiJa ‘ a a i J la CfcacVn? aat > ■ 

MuHl l*ata . m bih »b«*. ■« 


Sumber: www.yahoo.com , diakses 16 Februari 2009 

Gambar 5.4 Email. 


Bab 5 Layanan baformasi di Internet 8 1 















































4. Mailing List 

Mailing list atau lebih dikenal dengan milis, yaitu layanan internet sebagai 
pengembangan dari email yang difungsikan untuk berdiskusi. Dengan 
menggunakan milis, kita dapat menyampaikan pengumuman seperti lomba 
pidato, Olimpiade Matematika, Sains, artikel menarik, dan lain-lain. Setiap 
e-mail yang dikirim akan disampaikan kepada seluruh anggota sehingga 
mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan layanan milis kita dapat 
memanfaatkan fasilitas yang disediakan www.yahoogroups.com. 



endBlaster ^ 

Lists and addresses 
Manage lists 


[teST 


|aliit|x|» 



[i] 


| ^ ^ 

Drag A ccili.mvi hi-Oder m thi- IP dd J by 4h4t cdumn 

Cncjil 

Surname 

flame 

Canp^rv 

Product A 

data discount 

1F7I gino@se(ect com 

detect 

! Gino 

! selscl 

lEgypi 

2/2007 

O 0 stfln@gfiaican 

Cfoenen... 

Sian 

eH* 


10/12/2007 20* 

O 0 gt^injSh@<KfapL. 


Guy 

edistJay 

Egypt 

1 G/12/2007 40* 

□ 0 iio^rXHTiari-islari .. 

crccarCtti 

BO 

no man .. 

Itle of Man 

10/12/2007 m 

□ 0 bigtop@edij|ilav.il 

Bicat 

Mario 

wfcifiay 

Isle of Man 

10/12/2007 40* 

0 fiank@«fa0l«r* 

Evant 

hank 

edufidy 

Itteof Man 

10/12/2007 «* 

□ 0 sbriflj<®tenriit.wm 

Stevwwi 

Graham 

lennis 

Mrtto 

10/12/2007 io* 

□ 0 mJo@fnt3fketingfi. 

Findus 

l«r!triarins 

findus 

Mjttve 

10/12/2007 105i 

□ □ z roccareft@rsca 

Pass 

hg 

liic-ah 

Mauritius 

10/12/2007 "in;: 

Q Q noted 

Scoli 

finer 

mcroiolt 

Sanirr-a 

i0/12/2007 ID* 


Sumber: www.sendblaster.com, diakses 

16 Februari 2009 
Gambar 5.5 Mailing list. 


5. Newsgroup 

Newsgroup adalah fasilitas layanan internet yang dapat digunakan untuk 
berkomunikasi dan berdiskusi membahas suatu topik dalam sebuah forum 
antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Grup-grup akan 
menjadi sarana pertemuan jarak jauh secara elektronik. Misalnya, diskusi 
tentang Indonesia dapat dilihat di forum alt.culture.indonesia, soc.culture. 
indonesia, tentang internet alt. internet, tentang serial tv alt.tv.x-file, 
alt.tv.xena, tentang hobi alt.filateli. rec.collection.stamps. 


■> Diskusi - alt.culture.indonesia | Grup Google - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


c x 


titt 



http: //groups. google. co. id/group/alt. culture. indonesia/topics 


■Pi Most Visited ^ Getting Started Latest Headlines [2) Customize Links [_J Free Hotmail [2 Window 

Google grup 

alt. culture . indonesia 


Diskusi 


Tampilkan: Daftar topik . Rangkuman topik 


Uraian: Use soc.culture.indonesia instead. 


Download Gratis eBook2 Pilihan 

E-Book berikut ini dilengkapi teks arab. bacaan teks latin dan terjemahan Indonesia. Dis 
yaitu Mafatihul Jinan dan Mujarrbat Imamiyah. 1. Amalan Praktis dan doa2 Pilihan 2. Kei 
Keutamaan malam Jum'at dan hari Jum'at, Amalan malam Jum'at dan... lainnva » 

Oleh syamsuri - 20 Jun - 1 baru dari 1 pesan 

»»» MATURE SWINGERS ««« 


HERE: >» [link] «< ******************************************************************* lainn 


Sumber: http://groups.google.co.id/ 
group /alt.culture.indonesia/topics, 

diakses 18 Juni 2009 
Gambar 5.6 Newsgroup. 


8 2 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelasIX 








































6. Internet Relay Chat (Chatting) 

Internet Relay Chat (IRC) adalah fasilitas yang digunakan untuk 
melakukan perbincangan atau bercakap-cakap melalui internet meng- 
gunakan teks atau sering disebut dengan chatting. Melalui layanan ini, para 
pengguna dapat memperbincangkan beragam topik, mulai dari olahraga, 
motor, hingga hobi yang lain. Chatting merupakan sarana yang murah 
bagi para pengguna untuk berkomunikasi secara tekstual. Komunikasi 
dengan chatting dilakukan dengan cara mengetik tulisan. Kemudian teman 
chatting kita akan membalas dengan tulisan yang diketik pula. Saat ini, 
bagi para pengguna yang telah melengkapi perangkat komputernya dengan 
fasilitas webcam, pengguna dapat melakukan chattting dengan melihat 
wajah rekan yang diajak bercakap-cakap. 


¥■ 

IceChd! ■ |«m? [-rrtCHuI iquikCNel!] 

- □ 

X 

s 

a* *** u* 

Swfdi yfmfew tfefc Smp*M=rw __ - * 

* 


P ..if a] * 4 Vr tf ' ■ 3 ^ 


■ ' 3 fi fficechat #tnv 


Baruitrt 

s* irc.qual:enel,grg 
£ Server Info 
h Channels: 2 
3 #icechac 

e Queries; 1 
t Trtyia 
ire,da!.net 
ire.efnet.org 
Q inc.unjJemet.grg 
is Server Info 
a Channels: I 
3 #vb 

Pj irc.chatspike.net 


1 conflict 

Di* connect 

Add New 

Edit Server 

Delete 

Remove Tab 

HickName 

Op*on: 


in vi 
—,— 


a 


topic sT Welcome to artriv ^Current round: 

LUtj^o] <.®JiriVlfl> 


u 11 * Round 

.! i-.-ii i t if vi*'j bnyrius, .-ii-^w-i: use 

Time Used: 21.361 secs CPS: 0.438 Points won: 1 New score: 1 
New rank: 153th of 1421, behind s7|Stbz with l points. 

[08:26] <@Triv[g> #3534- Music: Cryptic. Recent boy band oF 
the 80s atop a three-dimensional geometric figure? 

[08:26] <@Trivia> Hint: *e* *1** *n T** ** 0 ** 

[08:26] <@TrivEa> Hint No* Ki** On T*e **o*k 
[08:26] <@Trivia> Hint: Ne* Kid* On T^BVk 
[08:26] <@Trivia> Are these too tough For you? The answer was 
plew Kids Or 1 The Block. Try and get the next one... 

[08:27] <@Trlvie> Music: Who has'hair of floating sky 1 

[08:27] ’>> You are now known as SnerfTest 
[08:27] <@Trlvla> Hint *□*** 

[08:27] <@Trivta> Hint *u*l* 

[08:27] <@Trivia> Hint ju*l* 

[08:27] <@Trivia> You're not going to score any points this way I 
It was jut la Get ready For the next one.. 

[08:27] <@Trivla> Music: 1 r "Fox the fox, Rat the 

rat, You can ape the ape, I know about that" 

[08:27] <@Trivia> Hint *h 


ioaT 

mc~ 




Favorite Channels 
buddy List: 


+: 4: .* *.*, 


[08:28] <@Trivia> Hint *h*c* *he 
Ir08:281 <®Trlvia> Hint: *hoc* ‘he 


* * * * 

***'*ey,‘ 

***kev. 


* 


# + 4: p +: ■+: * 


*** ***.p**j 

* * t>r* * I 


pe 
oe*e* 



* tnv: 37 


0 Solder 

'“bald - 

(gi Mido 

"Midt 

iiji r%thV*way\ 

9E3E 

© Q 

TheQE 

scarface_ 

scarfs 

(5 spats 

grama 

(5 TiraSak 

^tiral. 

<5 Trivia 

T riviaE 

0) Trivia-C 

centre 

(5 Thvia-S 

spams 

+ alipufc 

~aIipiL 

+ amTeeeeh 

aniie^ 

+ batHlity 

bab4li 

+ Bad&rent 

-SadE 

4 Bynnnmnnnny 

Bunny 

+ Buwl 

'-ja&si 

+ COy 

tOyrjJii 

+ docto^who 

^halfc 

4 fluid 

Phruoi 

+ Juldor 

juFdor( 

4 feamph et ' vagk 

>\a r v: „ 

«i i 

* 

Op 1 Voice Ben I Info 

ri-Ofi Query Kick Whin, 


Gambar 5.7 Chatting 


Sumber: www.pcwin.com , diakses 16 Februari 2009 


7. File Transfer Protocol (FTP) 


Layanan FTP paling banyak 
digunakan untuk lalu lintas file. 
Melalui layanan ini, pengguna 
dapat mengirimkan file yang 
berisi tulisan, gambar, animasi, 
musik, atau game kepada para 
rekannya. FTP memungkinkan 
pengguna untuk menyalin file 
secara elektronik dari satu kom- 
puter ke komputer lainnya di 
dalam internet. 



Sumber: www.zdnet.com, diakses 16 Februari 2009 

Gambar 5.8 FTP 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 8 3 





















































































































8. Telnet 

Telnet merupakan fasilitas layanan internet dapat digunakan untuk 
berbincang-bincang dengan cara yang kompleks yaitu mulai dari suara 
hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan 
dengan lawan bicara. Fasilitas ini merupakan pengembangan dari chatting. 
Adapun komputer yang digunakan untuk teleconference ini harus dilengkapi 
dengan web camera (webcam), sound card, tv tunner, dan VoIP. 

9. Internet Telephony 

Fasilitas Internet Telephony memungkinkan para pengguna untuk 
berbicara melalui internet seperti layaknya menggunakan pesawat telepon. 
Namun, terminal yang digunakan berupa komputer yang dilengkapi alat 
penerima dan mikrofon. Alamat situs yang menyediakan informasi lebih 
lanjut tentang Internet Telephony adalah http:/www. net2phone.com 
atau www.buddytalk.com. 

10.Internet Fax 

Layanan ini dapat digunakan untuk mengirimkan faks yang biasa 
dilakukan melalui mesin faksimili. Aplikasi ini mudah digunakan dan biaya 
pengiriman faks dihitung sebagai biaya lokal. Layanan internet fax 
memberikan kemudahan bagi para sekretaris untuk mengirimkan pesan 
faksimili dalam jumlah yang sangat banyak. 



Sumber: www.rbytes.net, diakses 16 Februari 2009 

Gambar 5.9 Internet Fax 


8 4 Teknologi hrformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 














































































PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Sebutkan macam-macam fasilitas layanan di internet! 

2. Bedakan antara e-mail dengan milis! 

3. Apa yang dimaksud telnet? 

4. Sebutkan alamat situs yang menyediakan informasi lebih lanjut 
tentang Internet Telephony! 

5. Jelaskan tentang Internet Fax! 

B. Menjelajahi Internet 

Seperti yang kalian ketahui, kita dapat mencari informasi apapun dari 
internet. Informasi-informasi yang terdapat di internet tersebut di- 
tempatkan di halaman web. Halaman-halaman web ini berupa file-file 
yang ditulis dengan menggunakan kode-kode yang disebut kode HTML. 
Kode-kode HTML dapat dibaca oleh komputer jika komputer mempunyai 
program browser. Jadi, browser inilah yang bertugas menerjemahkan 
kode-kode HTML menjadi sebuah halaman web. Selain dalam bentuk 
halaman web, informasi juga disimpan dalam bentuk file-file dokumen, 
seperti file dokumen word (doc). Rich Text File (rtf), PDF (pdf), dan lain- 
lain. Adapun informasi dalam bentuk gambar disimpan dalam bentuk 
file gambar seperti JPG atau GIF. File tersebut dapat didownload dengan 
cara mengklik link filenya di halaman web. 

1. Menjalankan Browser Internet Explorer 

Browser sebenarnya berasal dari kata "browse" yang berarti melihat- 
lihat atau menjelajah. Adapun browser sendiri diartikan sebagai pelaku 
penjelajahan internet atau alat yang digunakan untuk menjelajahi internet 
bagi pengguna internet. Sementara itu, browsing adalah kegiatan menjelajahi 
internet untuk mencari informasi dengan cara mengunjungi website- 
website internet. Saat ini berbagai macam browser yang beredar di pasar, 
contohnya Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer (IE), Opera, 
Mozilla Firefox, Mozaik, Safari, dan lain-lain. Namun, browser yang paling 
popular digunakan adalah Microsoft Internet Explorer dan Mozilla Firefox. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 17 Februari 2009 
Gambar 5.10 Tampilan browser Internet Explorer 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 8 5 











Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa untuk dapat menjelajahi internet 
kita harus menjalankan program browser. Ketika kita menjalankan browser 
dan memasukkan alamat web tertentu, browser akan men download file- 
file halaman web dari server alamat web tersebut dan menampilkan- 
nya di komputer kita. 

Berikut ini, dijelaskan contoh langkah-langkah mengoperasikan 
browser Internet Explorer. 

a. Pastikan bahwa komputer telah beroperasi dan terkoneksi pada 
sebuah ISP. 


b. Aktifkan Internet Explorer atau Mozilla Firefox yang telah terintegrasi 
langsung pada Windows dengan cara mengklik ganda ikon Internet 
Explorer di desktop. 


c. 



Sumber: Print screen Windows XP, diolah 17 Februari 

2009 

Gambar 5.11 Halaman desktop. 


Apabila tidak menemukan ikon Internet 
Explorer pada layar, maka kita dapat 
mengaktifkan melalui Start->Programs, 
yang tampak pada gambar di samping. 


C Set Prtve " 1 Access and Be* 

WrttowCtfakjg 
IMndWH Upcbtr 
0 Hr etriwth raw* 



Lap top 3 


Internet 

Mccis Fur*oi 

#'*>i F-riiHiil 

CUttoefc, Express 

r 

Adobe PaqeM.ske! 

notepad 

' Merq FticbjSnap Viev 
fidobe Photoshop 7J 
| W*P.m 
Command Prompt 


All PrHMjr ,-nii r , ^ 




€3 AUKHrit! 
■tj Game* 
starts 


Internet E-vpkyer 


'^1 cuttook Evjif ess 
i. Rfliott Assistance 
© WrJorH Pliyer 

,4 Widc*VfMtW«ng(r 
'■'ii Wndow rtowm w#4« 
r3 ParttKirWoflo fl.0 

|“J A<CTO$f!jm 
Adobe 
Nero 

rj ahrc 

Q My EkjetdOth FUCfti 
J CorelpPAWijrephcsSuile 12 
,3 Wcfosoft Office 
C| AYG7.S 
Trans Torf 

^ M&tMype t 

fj) WWfcttt 

f'rrrt.tr Intern** Prmtmg 
A , Acr*eHW*r 6-0 

Adobe Adcbflt $.0 Prolesnoiiol 
Q Atfebe ImagefteadV 7.0 
Adebe Phateihep 7.0 
1 3 RISOftIPflC HssacjPST 
Q L*#pcH Wm&QK 
Q IfKIi U5B 

0 SpwdyAtertSystm TELKOM 


* 

* 

i- 


1 

ft 

ft 

► 


Sumber: Print screen Windows XP / 
diakses 17 Februari 2009 
Gambar 5.12Start>Program 


8 6 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 























d. Setelah kita mengaktifkan browser Internet Explorer, maka akan 
muncul tampilan berikut ini. 


3 dbeul:bl*nt< U>'. Inletnti ItplDriir 

Z f y. 

Flk Mt vi*# fffottf 

Fr 

1 o- ■ o ■ aaojp***&****■ o * 


LioJ 

v Q'S: r ■ 


Sumber: Microsoft Internet Explorer, diakses 17 Februari 2009 
Gambar 5.13Tampilan setelah mengaktifkan browser Internet Explorer. 


2. Bagian-Bagian Browser Internet Explorer 

Sama halnya dengan program aplikasi Windows, jendela Internet 
Explorer juga mempunyai title bar, menu bar, toolbar, status bar, dan 
sebagainya. Selain itu Internet Explorer juga dilengkapi dengan scroll 
bar yang akan ditampilkan secara otomatis jika halaman web yang 
ditampilkan cukup lebar atau panjang. 

Title bar Menu bar Toolbar Address bar 



Status bar 

Sumber: www.yahoo.com, diakses 17 Februari 2009 
Gambar 5.14Bagian-bagian browser Internet Explorer. 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 8 7 






















































Berikut ini bagian-bagian dari jendela browser Internet Explorer. 

a. Title Bar 

Title bar atau judul bar adalah 
bagian paling atas dari jendela 
Internet Explorer. Di sebelah kiri 
berisi judul halaman website yang 
kita buka. Di sebelah kanan adalah 
tombol minimize, maximize, dan 
close. 

b. Menu Bar 

Menu bar adalah tempat menu- 
menu yang ada diletakkan. Menu bar 
berisi tombol-tombol perintah dari 
Internet Explorer yaitu file, edit, 
view, favorites, tools, dan help. 

c. Toolbar 

Toolbar berisi tombol-tombol yang sering digunakan untuk surfing yaitu 
back, forward, refresh, home, search, favourite, history, mail, dan print. 

| ©Back ' @ [U {b ^pSMrdi ^Fs™*m @ S * [J H 0 % 

Sumber: www.yahoo.com, diakses 17 Februari 2009 

Gambar 5.17 Toolbar. 


3 Yahoo! - Microsoft Internet Explorer 


: File Edit View Favorites Tools Help 

Sumber: www.yahoo.com, diakses 17 

Februari 2009 

Gambar 5.15Titel bar. 


File Edit View Favorites Tools Help 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 17 

Februari 2009 

Gambar 5.16 Menu bar. 


d. Address Bar (Bar Alamat) 

Address bar merupakan kotak teks yang digunakan untuk memasuk- 
kan alamat website yang ingin diakses. 


Address 


http: //w w w . yahoo. com/ 


Gambar 5.18 Address bar. 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 17 Februari 2009 


e. Status Bar 

Biasanya ada di baris kedua dari bawah. Fungsinya untuk mengetahui 
status proses yang sedang dilakukan ketika membuka halaman website. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 17 Februari 2009 

Gambar 5.19 Status bar. 


Jika kalian mengarahkan kursor pada ikon tersebut secara pelan-pelan, 
maka akan tampil nama atau keterangan dari masing-masing ikon. Fungsi 
ikon-ikon tampak pada tabel berikut ini. 


8 8 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 


















Tabel 5.1 Nama ikon-ikon browser Internet Explorer dan fungsi-fungsinya. 


Ikon 



Nama Ikon 


Back 


Fungsi 

Kembali ke halaman sebelumnya yang sudah 
kalian buka. 



Forward 



Kembali ke halaman sebelum kalian mengklik 
ikon Back. 

Menghentikan proses loading (menampilkan 
halaman web) ketika kalian tidak jadi atau 
membatalkan membuka halaman web. 



Refresh 



Home 



Search 


Mengulangi proses yang kalian stop atau 
untuk mencoba membuka halaman web yang 
lambat atau sulit ditampilkan. 

Menampilkan kembali ke halaman pertama 
yang kalian setting di Properties Internet Ex¬ 
plorer. 

Membuka opsi pencarian data pada browser 
Internet Explorer. 



Favorites 

History 


Mail 



Print 




Edit with 


Menuju alamat situs favorit kalian. 

Kalau kalian klik ikon ini, akan ditampilkan 
daftar situs dan link yang pernah kalian 
kunjungi beberapa waktu terakhir. 

Mengirimkan halaman web yang sedang 
dibuka dengan program mail. 

Kalian bisa langsung mencetak halaman web 
yang sedang aktif. 

Kalian bisa mengedit web dengan program 
Front Page atau program yang lainnya. 


3. Mengunjungi Suatu Website 

Jika kita ingin mengunjungi suatu website maka kita harus mengetahui 
alamat website tersebut. Biasanya alamat website mempunyai hubungan 
dengan lembaga atau organisasi pemilik website tersebut. Contohnya, 
www.kompas.com milik harian kompas, www.klikbca.ac.id milik bank 
BCA, dan lain-lain. Ada juga website yang diberi nama sesuai tujuan atau 
informasi yang ditampilkan di website tersebut, misalnya www.lyric.com, 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 8 9 






















































website yang menyimpan lirik-lirik lagu. Selain itu, untuk memudahkan 
mengenali alamat website, nama website diberi nama domain, yaitu abjad 
yang ditambahkan setelah nama website. Contohnya, http://www.Jakarta, 
go.id, http://www.institutteknologibandung.com. 

Berikut ini contoh beberapa nama domain. 

Tabel 5.2 Nama-nama domain 


Nama Ikon 

Keterangan 

.edu 

pendidikan 

.gov 

pemerintah Amerika 

.go.id 

pemerintah Indonesia 

•jp 

Jepang 

.id 

Indonesia 

-sg 

Singapura 

.uk 

United Kingdom 

.org 

organisasi 

.com 

perusahaan 

.net 

penyedia jasa internet 

.mil 

militer 

.ac 

akademik 


Adapun langkah-langkah mengunjungi suatu website dengan meng- 
gunakan alamat website sebagai berikut: 

1. Buka Internet Explorer. 

2. Klik di bar alamat untuk meletakkan kursor. 

3. Ketikkan alamat website yang dituju, misalnya www.yahoo.com , 
kemudian tekan enter. 

4. Tunggulah sampai website ditampilkan. 

5. Klik link-link yang ada di halaman web untuk mencari informasi 
yang diinginkan. 


Mike Yf ypui- home page 



Connect with laved on it during ttii lyalldivi 


Search: 


Weft 

images 

VltfBG 

Lotat Shopping 

mote * 

1 ' 

Web Sear-di 


Yahoo! Home 


Mtr YahoiX 


VI hdcneca 


Jur^.lXsOS PbgtiQirtisJpa 


Q Answers 
^ AUtQf 
2? Finance 
Q Gamci 

CraMpt 

£3 Hwi 

Mobile Web 

a MOVlEH [ TV 

4^ MUltC 
OMG 

P-eritmaSi 


EhlartBinmBnE | Spoils i Video 

Forbidden soccer match 

A historic game m Iran is howned upon 
end leads; lo punishmenl 
>> Civ^htbv coll phone- camevjc 

> Pl-lyii'* punch Utu^ht on Up* 
CiWitch u elaphintj ploy ipccer 



Forbidden [Dprermetch 
lei-di to punn-hmentj 



belt j r.d wont d»e s eed it 
the SAG 


HI 

(L- 


Kin pocurroncoi Mki 
inFedted by i wirui 

Newborni enter world -able 
to +0-1100 a beet 


n Morel Fc-itortd- Bucz 


You .in* sijiitnl out. Cheek your msii SUjit In 

fX] Mail 

(^.'Mejsengrr Puff>Y> 




Yahoo! 

NFL T'SHISTS 

HFL HATS 

SPORTS SHOP 

mi 


Iff L jE&U-r'. 

"T" r 4 

28 

IB' 

NFL SWEATS 

A 

#■ 

NFL POLOS 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 18 Februari 2009 
Gambar 5.20Tampilan website Yahoo! yang sedang dibuka. 


90 


TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 


































a. Menyimpan Halaman Web 

Ketika menjelajah internet, banyak hal menarik yang kita dapat. Tulisan, 
gambar, animasi, film dapat kalian temui di sana. Hal-hal menarik ini 
tentunya ingin kalian simpan untuk sekadar koleksi atau digunakan di 
kemudian hari. Ada beberapa cara untuk menyimpan halaman web, file, 
atau gambar. Berikut langkah-langkahnya. 

1) Buka halaman web yang ingin kalian simpan, misalnya website Yahoo! 



Sumber: www.yahoo.com , diakses 18 Februari 2009 
Gambar 5.21 Halaman web yang ingin disimpan 


2) Kemudian klik file menu bar dan klik Save As. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 18 Februari 2009 
Gambar 5.22 Menyimpan halaman web. 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 9 1 



























































3) Selanjutnya, akan muncul kotak Save Web Page, lalu pilih type file 
yang akan disimpan di kotak Save as type. Pilih lokasi penyimpanan di 
kotak Save in. 



Sumber: Print screen Windows XP, diolah 18 Februari 2009 
Gambar 5.23 Format penyimpanan file. 


b. Menyimpan Gambar 

Jika kalian menemui gambar yang menarik dan ingin disimpan, caranya 
dengan mengarahkan mouse sampai kursomya berada di gambar yang ingin 
disimpan, lalu klik kanan tombol mouse sehingga tampil menu berikut ini. 


KOMPAS.com 


Bola 

Entertainment 

Tekno Otomotif Forum 

Community Kompasiana Images 

Mobile Cetak 

KompasTV SelebTV VideokuTV Pasanglklan 

GramediaShop 


KOMPAS .com 




Home Nasional Regional Internasional Megapolitan Bisnis & Keuangan Kesehatan Olahraga Perempuan Properti Sains Travel Oase ePaper Pemilu 


News Flash: www.kompas.com 


Minggu, 15 Februari 2009 


Surat Pembaca | Blog J Archive | 

PASAIIG IKLAII BARIS. KLIK DISIIII Jakarta 24° -29° 

+ Index Berita 


SEARCH 


Jakarta 


BERITA TERKIHI 


TERPOPULER 


VIDEO TERKIIII 


View Image 
YlA Copy Image 

Copy Image Location 


Save Image As. 


Orangutan di Sung 

Riinnan Kpnannan 


Send Image.,. 

Set As Desktop Background... 
Block Images from kompas.com 

Properties 


10.15 Staf Khusus Mendiknas Sesalkan Polisi.. 
io.i i Pergoki Mating Bercadar, Jempol Mukhlis .. 
10.07 Password Favorit "1234" 

09 53 Rekor Barn, 39.000 Or any Berciuman Baiemj 
Hue dan Masakan Tradisional Ny Ali 

: Aneh. Mencetak Gol Koktak Menang 
iho "Tertawakan" Ancelotti 
hj. yang dari Hnlu Sudah Rusak 
1 ig at Heaven Club (Rainbow Land) 

; Militer, Aitor Terpaksa Ganti.. 

ITiliin. CR7 Dilepas ke Madiid 


Mari Kita Dukung Terus! 

rs® 


rd Escape Rp 5 jutaan / bulan 


Sumber: www.kompas.com , diakses 18 Februari 2009 
Gambar 5.24Menyimpan gambar dari halaman web. 


Teknologi hrformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 



































































Pilihlah Save Image As seperti tampilan di atas. Selanjutnya pilih tempat 
menyimpan file dalam kotak Save in. Tulis nama file di kotak file name dan 
pilih format gambar dalam Save As Type, lalu klik Save atau tekan enter. 



Sumber: Print screen Windows XP, diolah 18 Februari 2009 
Gambar 5.25 Menyimpan gambar di halaman web. 


c. Menyimpan Sebagian Teks 

Kita dapat menyimpan sebagian teks yang kita perlukan saja dengan 
cara mengeblok teks yang ada di halaman web yang dibuka kemudian 
klik kanan dan pilih Copy. 



Sumber: www.kompas.com, diakses 18 Februari 2009 
Gambar 5.26 Menyimpan sebagian teks. 


Bab 5 Layanan baformasi di Internet 9 3 




























































Selanjutnya buka program MS Word dan buka halaman baru. 
Kemudian klik paste pada halaman baru MS Word yang telah dibuka. 
Naskah sudah tercopy dan simpan teks dengan nama file yang sesuai. 


' j Uol umc-nl 1 HrcjosuTl Word 


5 [or'.r-T. Format Iwlj Ljtfe Ufrufeur Help 

1-1 jjj jj Ji A ^ 1 - * -to gjjjHcmal - r^itewftodan * 12 * | ft / II 

- 



MADRID, MINGGlT. Kegagalan Valencia memftnanpi tag£ versus Malaga 

E?Mh Valencia Oasa Emery S0|| setnakin puE.usrxyap.eluang 

mwm^u, hMi! 

Apalagi,, bawd aafe ang ifcu roenraakwi buah bumdi diri bek Valencia, Raul Albiol yang 
Padahal. sebelumnya Valencia sudah una e ul 1-0 mtlaluL David Villa. 

wW-AflW'Av p vwn«wwmT.-.-v vwnrnw ^vAwnn'. .-.vw.'iw ■ 

'Yang mengldriawatirkan say*. fcimi punya banyak peluang yang lidak kami nWaaikan 
Sementara la wan lidak be:buat batiyak, naiuuu iiba-hba jnendapat keuntungaii dari 
kesajahan kafiu Aneh . kami mencetak gel. tapi tidak mcnaiucdan mereka Mdak membugr 
go], toi fehJc kalaL " toti 1 # Wuria 37 taJwn ini. 

I 


Sumber: Print screen Microsoft Office 2003, diolah 18 Februari 2009 
Gambar 5.27 Menyimpan di MS Word. 


4. Mesin Pencari (Search Engine) 

Menjelajahi internet ibarat memasuki daerah atau bahkan dunia baru 
yang masih membuat kita bingung ke mana kita berjalan, arah mana yang 
kita tuju. Di internet ada tempat untuk bertanya atau mencari alamat, 
yaitu mesin pencari yang disebut search engine. 

Search engine adalah sebuah program yang mencari dokumen dengan 
kata kunci tertentu dan memberikan hasil berupa sekumpulan dokumen 
di mana kata kunci ditemukan. Pengembang search engine kini sangat 
banyak, beberapa search engine yang terkenal antara lain Google (www. 
google.com), Yahoo! (www.yahoo.com), Altavista (www.altavista.com), 
Alltheweb (www.alltheweb.com), dan lain-lain. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 

Gambar 5.28 Search engine dari yahoo! 


Teknologi fnformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 




















































Setiap search engine mempunyai cara masing-masing untuk mengum- 
pulkan data dan mencari halaman-halaman web. Namun, tidak ada search 
engine yang dapat mencari seluruh informasi yang ada secara sempurna. 
Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang 
kita akan mencoba menggunakan search engine google untuk mencari 
suatu informasi. 

a. Mencari Halaman Web untuk Mencari Informasi 

1) Bukalah browser Mozilla Firefox, maka akan tampil halaman Mozilla 
Firefox seperti berikut. 


1 liocrj\\a l.'.M-ill.L r iriHfc* 


F*» E 1 * Bn Hflut ?<K+JVYfe T>n Hf* 

‘ - h (j* ____ T i V' 


C n I r*.<- C It-- -M II Wbiti*. MhkiilKq 4. ’ Mwl* 'Marital 



TohiBun flflnoan Goggle II Sava LaqiBEnintuna 


" t vsun O v-nb O lap'ian cvi indors-E la ® Kualeni 


■■ M hi , J » j JI . tjr 

Ptamnii 


fosglfc lo id j dalim br-,; >’• 

Sumber: http://www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.29 Tampilan halaman awal Google dengan menggunakan browser Mozilla 
Firefox. 

2) Kita coba mencari artikel tentang internet dengan cara ketik kata kunci 
internet di kotak pencarian, tekan enter, maka akan tampil banyak web. 



Wob Gambar Grup 8uku Blog Gmail selenqkapnya * 



_ [ Talus un ] 

web O laman dan Indonesia 0 Kustom 


Ptotlvjuxr* LanmUn 

Pulttsnu 


Web 


Urulan t 10 dan jekitar 20.100,000 ha^il telusur untuk intern 


Internet 3G Paling Hemat 

www mobilequ web id Paskabayar mulai Rp 60 000/bln Kecepatan akses upto 384k 

Internet - Wikipedi8 bahasa Indonesia, ensikiopedia bebas 

Secara harfiah internet (kependekan danpada perkataan Interconnected-networking) talah 
rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian ... 
id Wikipedia org/wiki/lnternei • 49k • Tembolok • Halaman eeierua 

Istilah Internet Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia... 

Istilah Internet Indonesia adalah istrlah-istilah yang diserap dan bahasa asing karena 
kemajuan teknologi internet Mayontas istilah-istilah tersebut... 
id Wikipedia org/wrki/lstilahjnleinetjndonesia • 25k • Tembolok • Halaman seiems 
Hasil temuan lainnva dan id Wikipedia pro > 

Bisms Internet Indonesia - Direkton Bisms Internet terlenqkap ... 

Berisi cara memibh bisms di inteinet yang aman,lnfb Jutawan internet Indonesia, tip dan Ink 

bisms di internet. Ebook, software dan majalah tentang ... 

www bisnisinternetmdonesia com/ - 17k - Tembolok - Halaman seiems 

Asosiasi Penvelengoara Jasa Internet Indonesia 

Situs resmi APJB Informasi dan benta sekilar penyelsnggaraan jasa ekses internet di 
Indonesia 

www. apjn or.id/ • 26k - Tembolok - Halaman seiems 


Pesan Sponsor 

COfPOK 

vsat.fo.in 
high qual 
id. net. id 

Obati R 

Anda tide 
Rath Uan 
www sup 

03L LU2 

tempat bi 
paling (us 
www beta 


Sumber: http://www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.30 Tampilan pencarian artikel dengan kata kunci. 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 9 5 


































































3) Dari banyak web, kalian akan bingung memilih. Untuk mencari artikel 
yang pas, kalian bisa mengetik kata kunci yang lebih khusus misalnya 
sejarah internet dengan mengklik Penelusuran Lanjutan Preferensi. 



Sumber: http://www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.31 Penelusuran lanjutan Preferensi. 

4) Setelah itu kliklah tombol telusuri dengan google. Hasilnya ada 
beberapa web yang khusus membahas tentang sejarah internet. 



Web Gambar Gmo Buku Slog seiengkafiftya * 



Web 


e EjDfah i Hbp>e3 


[ T&luSun 


leliisuf' O web O laman dan Indonesia © Kiualam 


pjiiiluiuiiiLUiiiSiUa 


Urutan 1 - 10 dan aekiEar 1 .tjtO.t'OO has i lelgsur uniuk aejiiiab internet di I 


Sejarah Internet-Wikaoediabaftasa Indonesia, enstklopetfta bebas 

Pads awalnva Internet merupakan jaringan koropuler yang dibentuk aleh Departemen 
Pertahanan Amsnka Sank*! di ishun t%9, melatw proyek ARPA yang distbut ... 

idwikipsfilia Qrg>‘wrki/Sej<iiali Internet- 32k - Terndplok- Ha aman sejenis 

Sejarah tnte-rnel Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia 

Sejai jIi in renter Indonesia dumdai pada dwSl tahun 1990-an Saart (In jandgan internet d 
Indonesia lebih dikenal sebag.ii pagyyuben network, dunana samangat... 

Id.Wikipedia amg/wiki/Se j ai a h Jhileinel Jnda ae si* • 4?k - Tembnlok - Ha'nr -n seien-;. 

SEJARAH INTERN ETT 

Squill. Intel net Stnkui se)ar-ib kemunculan dan paikembangan internet Sej.ii.ih mtenel 
dimulai pada 19GS kElika Departemen Pertahanan Amenka, U S. ... 

yudhim blogepel ednt/2008^2**)gr.ibihmh*l html ■ 173k Vmbrii-;. - h,.i .nun 

Foe] SEJARAH..INTERNET 

Jenis Berkas MiLrasnfl Word - Versi HTML 

Sej.-irah Internal dimulai pada 1969 kelika Departemen Perlihanan Amenka. U S Defense 
Advanced Research Project* Agency (pARPA) memuleskan untuk mengadakan ... 

www.hrbang, depkes go.id/tik/mediarPenganta^WWW doc - Halamart ad oris 


Sumber: http://www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.32 Menelusuri dengan search engine google. 


96 


Teknologi hrformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 






































































Perlu diketahui, search engine google tidak membedakan antara 
huruf besar dan huruf kecil. Jadi jika kita ketikkan internet (lihat 
Gambar 5.29) atau Internet (Gambar 5.32) hasil pencarian akan sama. 



C Cuftw4MLJ{*j EnwHotmet id WfttjcYvjH«hrtpi«e> Q »Bud iPeflddkO'Si,,. L3 writer* Heda Q witew 
Web Gambar Gnu Buku Bldg Gmail sglenoh aprlya v 

~T~ 


Google 


internet 


Tslusunj 


Telusuri O wietj O laman dan Indonesia © Kststom 


f.n3iami 


Web 


Urutan 1 - ID dan sekitar 20,100,000 hasiMelusur l 


Internet 3G Pslina Hemat Pessn Sponsor 

wwv m-obnequ wtb id Peskabayar muiai Rp SO.QOQi'bln Kecepatan skaas uplo 3B4K 

interngt Wikipeflia bahasa Indonesia. ensiWop^i ijena$ 

Negara harliati, interne I (kepentiekan danpada peril ata an 'ml ere onnc-rEefr network in .] ) ialah 
rangkfliart komputer yang lerhubung di dalam bebsrapa rsngkaian, ... 
id wskipcdi^ orgAwk birtlerne: i^k . T fln~.fr p:pk . Halam.in se ic-mr. 

i&tilah Internet Indonesia-Wikipedia bafrasa Indonesia 

Istilah Inlcrnel Indonesia adalah islUah-istiteh yang ebsenip dan babasa a&ing karena 

ker'n^juHii teknologi imetnei Maycmiat i*til*1vit1iliih lersebut... 

id Wikipedia MgAwikl/i£tiFahJntemei_ln{foneaia - 25k - Tembelok - Halaman aeiema 

Ha$,il lemuan lainnya dan id wikipgdia urq » 

Bistiis Internet Indonesia - Dirgktori Bosnia Internet terlenqkap 

Berm cara me mil h btsnis di interne! yang iman.lnfo Julawan internet Indanesra, tip dan Ink 

fronts. d! Internet, Ebook, ^uHware dan majalah lentang ... 

www bisnisIntamelindanesr&.camG !?k • Tembolok - Hal 3 man s-ei&iii-a 

Sumber: http://www.google.co.id , diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.33 Search engine tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil 


Jika kata kuncinya ada dua kata, misalnya jaringan internet, maka 
yang tampil halaman web dengan kata jaringan, halaman web dengan 
kata internet, dan halaman web dengan kata jaringan internet. 



Web Gambar Grup Buku Bloq Gmail selenqkapnya * 


Google 


faring an internet | Telutun 

Telusun O web O laman dan Indonesia © Kustom 


Piaalmiip. uemtea 


Web 


Urutan 1 - 10 dan sekitar 529,000 hast! telusur untuk jaringan interr 


Internet Basic I Dasar penoetahuan internet I DumaCvber Com 

Sejarah singkat, Contoh jaringan internet Berbegai jems koneksi... Dial up = 

Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan line telepon ... 

www duntacyber com/interact>ves/Inierriet_basrc php * 33b - Tembolok • Halaman seienn 

Contoh Desam Jaringan Internet untuk Pelanoaan ISP « tfi/Dw/Nanto's 

30 Obt 2007 ... Untuk lebrh memudahkan pelanggan dalam mengimplementasikan jaringan 
Internet di lingkungannya benkut adalah beberapa contoh umum yang depat... 

fsdoei wordpress com/2007/1Q/3Q/contoh-desain-jariiigiin inteinel-untuk-pelanggarvisp/- 41k 
• Tembolok * Halaman seisms 

JARINGAN INTERNET 

13 pesan • Pot terakhw 27 Mei 2007 

Klo gitu untuk server internet dengan jaringan kectl 10 • 20 client, spek yang cocok apa bos 
7 Klo untuk komputer CLIEN yang cocok pakek ... 

h*c stda ac uidorunv'index php?topic=315 0 - 64k • Tembolok • Halaman seienis 

Seiarah Internet Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia... 

Sajarah internet Indonesia denulai pada awal tahun 1990-an Saat rtu jaringan internet di 
Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, dimana semangal... 

id Wikipedia org/wtkVSejatah Internet Indonesia • 47k • Tembolok - Halaman seieras 


Sumber: http://www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.34 Pencarian dua kata tanpa tanda kutip. 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 9 ^ 










































































Lain halnya jika kita ketikkan kata kunci jaringan internet yang diapit 
tanda kutip ("), maka halaman web yang tampil hanya yang 
memiliki kata jaringan internet secara utuh. 


) H jarirgjn inlernef ■ Tclusirri dengan boogie - Manilla Firelox 


Pfe QcM Hrtt.xv footmarks took Hrtp 


y -'f http:,oco<>5.cu. fcC 1 uttdent■■ fre^o *-^.Nsroc**ArknOty HHila%3Aaft-lJSfcSAtff%?i►srnQ.in+ntcfrpetK228£tn 

C CUStKimM Lnks C FrM-HotfnaJ _j Wfrdcwi Mir kit plats ,_| Wflud : Femidksfi LJ WindowlMfiSa U WndftvS 


We h- Gambar Goip Sijku Slog Gmail selengk apnya t 


Google 


'jormgan inlernel* | [ Telusuri 

Telgeuii: O wsb O laman dan Indonesia ©* Kusipm 


P t h»|Mnnjn LjUivIjn 

Frill n nji 


Well 


Urulan 1 - ID dan sekitar 39 J ,000 h assl telusur untuk "] a ring an Intern 


Internet Basic 1 Dasar pengetafruan internet I DumaCvber.Com 

Sejarah stngkat; Contoh jaiimjan Irnemel. 0erbagai]@nis taneku; Cara kaneksi metslui 

d al-up, Cara kOnekSi melaiui handhane ... 

ww* duniacyber cdmAnteraaraesAnlemelJjasi php - 33k - I p»r hunl- - tjgbarfll ijgegfc 

Contoh Desain Jaringan Internet untuk.Pel,an_qaanJSP« #»Ow/Narco's 

30 Gkl 2007 ... Untuk Isbih memudahkan pelanggan efalam mfln<jimj)lsmefl1.asika-n jjiingjh 
Inlemet dr lingkungannya benkut adalah beberapa con'oh timum yang dapat , H+ 

fsdoei wanJptess eQm/2QQ77lQGQ/eoritoh-das3inrjartttgan-lnUmei’UFdubpslan8gan.isp7- ■ilk 
- Temfaolok ■ Halaman ssienis 

JARINGAN INTERNET 

13 pe tan - Pqs 1 erak hir 27 hfai 2007 

JARINGAN INTERNET ... Say# punya Komputat 11 dan rertcananya akan saya gun aka n 
unluk JARINGAN INTERNET Kemarin saya udah beli Kumputei yang ... 

hie. -aiikr ac id/fDrnm7in.dex php ? lopit=3‘l5.0 - Eik - Temtpick - Halaman sejE ms 

Se;arah_lnternet_Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia^. 

Saal itu jailngan Intnirte-l di Indonesia le-bih dikenal sabagai ptguyu'Pan netwtsik.... 
TullsarVluliean lertlang keberadaan jailngoii Interns! dr Indonesia da pa" ... 

it Wikipedia ■QrgAMiki/Slejafah_lnteme1_lnidpne5ia - 47k - Tembolok - Hal arm n " ■■ je m 


Sumber: http://www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.35 Pencarian dua kata dengan tanda kutip. 

b. Mencari Gambar 

Kalian sudah belajar cara mencari informasi dengan mencari halaman 
web. Nah, sekarang kita akan belajar mencari gambar. Adapun langkah- 
langkahnya adalah: 

1) Bukalah search engine google melalui browser Internet Explorer atau 
Mozilla Firefox. Setelah itu, kliklah gambar dan ketikkan kata kunci 
gambar yang ingin dicari, misalnya hewan kemudian tekan enter. 



Sumber: www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.36 Memulai pencarian gambar dengan search engine google 


98 


TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 






























































Hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini 



Sumber: www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.37 Hasil pencarian gambar. 

2) Untuk pencarian lebih rinci, pilihlah mode pencarian gambar tingkat 
lanjut. (Jika mencari web sama dengan pencarian canggih). 


Google 


Penelusuran Gambar Lonjuian 


TampIlLan hull IiIlhiii 
ying 


It lH.rt 

WmBPiii 
jtnhiiiMr 
Waini Tldjk 
Pumisin 


ill ] ^ibunqinnjfa •*o| in wirniri kilipidi 
I dfc'.rij.imi f J r]rfi:i|.4 :. I| iu ^UnN-IJi ti'U 
Ida ' ::nnn innya canqjn i jij ipnpun parij 
MN aria Mibunqan'iy.i it'isr kiln p irU 

karri-alii Iptp yang ft* rm 

Padthrikin gambar yang irkiKinriyi 
PiihliMkan g*mfcv ymfl lyflUlnja 
Partihidkan q Jirt ar yang 
Piridirtkin glmbar did tint tidu rinavdoman 


5'irdi;]i'13*■ i jainhar I Sf'n ri'ihi GmhiJi 



©IroftMi apifnifi Okanlsn barti Ovnjiti C 1 kunlan Itolo Ogifnfaif klgr 

O'jirnd^ pria 

baiiQF ” 


tMitsM itmi v 


nfima apaiajg * 


Sumber: www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.38 Tampilan halaman web gambar hewan. 



Dari mode pencarian gambar tingkat lanjut kalian bisa menentukan 
ukuran, warna, format, dan juga situs tempat gambar berada. Hasilnya 
seperti di bawah ini. 


Google 





hffWEWl 

| THuum Comber 1 ^I^^** 1 * 





m*nibjr Parttndka-. purfcar rlaJem uVurarrbaaor * 

k arrtfin -spa pj- » 

IJniin 1 It dvr "tkilar jOM Maid Inkuui ta*J> liawan 9.1 } dat-kj 


BalatJ par-anyangari gjmbu hririkinn btui . j+ffah*L m |-rn- U 4 ulunn ga^ar) 



I'jrvwpin MituI Pralaeiidg 

AUiidid 

!OT j IflCtJ- d26k - | H ij 

IkWeV dylSM'n h:i 



Animal F-nandslir Liydifli 

imi.Tffi-goi-ijka 

wtmtm hft# Wt 

I ■ Mgm tj f '■•fr'idiM li !■> art ] 



Arilmnk Myi|»ci Layout* 
KEJ ■ 7ik 

!.irp:-r tv*! 

| Lief.TJ dan ixihii jniiQ'i rn | 




Animal MyJpaua L-iyhdt 

■MMhgwwi 





v 


h-twiin KridbuC lirpaki... 
510 s 116B-33t - pfig 

kit* u-.bj 

| L ft flirt -j ] 


Sumber: www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.39 Pencarian gambar tingkat lanjutan. 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 













































































PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Jelaskan langkah-langkah mengoperasikan browser Internet Explorer! 

2. Sebutkan bagian-bagian browser Internet Explorer! 

3. Jelaskan contoh langkah-langkah mengunjungi suatu website! 

4. Bagaimana cara dan langkah kalian mencari informasi dengan 
menggunakan search engine google? 

5. Jelaskan langkah-langkah menyimpan sebagian teks dari halaman 
web! 


C. Penggunaan Beberapa Fasilitas Layanan Informasi di 
Internet 

Pada subbab sebelumnya, kalian sudah belajar surfing internet. Asyik, 
bukan? Setelah mengetahui apa saja yang ada di internet, kita akan semakin 
ingin tahu lebih jauh. Perkembangan internet telah memengaruhi kehidup- 
an manusia. Proses penyampaian informasi menjadi sangat cepat melalui 
fasilitas-fasilitas layanannya. Apa saja layanan informasi di internet itu? 

1. Mengenal Email sebagai Sarana Komunikasi 

Sebelum ada internet, untuk berkirim surat keluar kota dibutuhkan 
waktu dua hingga tiga hari. Dapat dibayangkan, berapa hari yang dibutuhkan 
untuk berkirim surat ke Amerika atau Eropa? Mungkin dua minggu, satu 
bulan, atau bahkan berbulan-bulan. Wah, lama sekali bukan? Dan yang pasti 
biayanya pun menjadi lebih mahal. Hal tersebut, tidak akan terjadi seperti 
itu lagi di zaman sekarang. Karena, sekarang ada layanan komputer yang 
dapat membantu kita mempercepat komunikasi seperti e-mail misalnya. 

E-mail singkatan dari electronic mail atau surat elektronik adalah surat 
yang dikirimkan secara elektronis. E-mail merupakan salah satu fasilitas 
atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan. E-mail mempermudah 
pengiriman surat ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat cepat dan 
biaya yang murah. Bagaimana menggunakan fasilitas email ini? 

a. Membuat Alamat E-mail (Email Account) 

Agar dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh aplikasi e-mail, 
pengguna internet harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Berikut ini 
langkah-langkah selengkapnya membuat email account gratis. 


100 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelasIX 



1) Akseslah melalui web browser situs www.yahoo.com dan klik ikon 
"Mail" seperti yang dilingkari pada gambar berikut ini. 


' *Yqh«> Mc-Hlk r HtfP* 


_ “ X 

£► [fir Y^ii !□(* tH" 



^1 - r & ^ tw mp-riwM 1*1 Pi 

IP- 


C HAVELrlji C w ™* 1 Ll N»»xH[X*f , E 4 IJJd : . (j «ntw. WrrirsF, 


Vi h»n. l.l-V*r-»p r.r I,,, V.fmnl 1 . (1 ||I'I. 



Wrt Tigoi Vood L£>:il Stapptng rm« - 

5 flnich' ! Yll*li h-t.lK.ll 


Q Antwrn 
AuEm 
® rin#Mnn 
Q Ci-idiC I 

IJ^I (rrrrupi 

HoU-obf 

ti h*|ii 

ij lull-lr Wrli 
ti *t«iuiF« | nr 
■5 vuvi-k 
DUG 

<3 Prnutiik 

H nil I .TiiCf 

£f 5fc!iw 

(5 5>>a&pi*g 

lS> VS'urli 

^ Trdvnl 

jjLl Yf ll vn rAgpi 

Mm* YoIkhC htAn 

SWUM Buriat* _ 


-L-pairti S 


F-rohidif 




SpsH 


I 


VUlD 


* 



Hetrl ihg usxkcepe r (*|[i □ II 

On* YrcrT-»n- 0<ihr. Ihi d>1 on hrr iM 
C-itjnir.g Itlfimt « llSl-IOnr. hl.rlr -1 

H- Im iKil r* Jf 

> % b^pgri il ( r bv*' r^-fThi 
* $•**. pvri dAtfr p#i ••rtiii 


_ * h '.I hihJfi*klr**tfw 

1 -n r HHa i b-:i irt 

i rn-arr-inl i c-n littfimm' 


ItfflPl Wtji llVfWfcrt pm t h*lp 

1 **‘ 1 . !■-■■■ >ciui 1:1 ■-bj 

Whr pH«i *•« Hiiiifl 
JlO wM* ci! p-' r* i ?kjmm#r 

« Mini P 


C p*ck you 1 P~'Xl ililus Sign. In Fibi mjp Sl*|ii Up- 

mu ^ 


PlilElei | 

^ SB 

in ini ip -jiv •),'* r TjLT chjiI Iwie 

(® 

IV.E ♦ i**-n-*K**. |A.*J .40 *.hi 

Qipm id Lc-r> - irrt flrart aim ji.-ccr - 

F^i W.*Ib.r | 

Mrnti 



N#fii 


Wcmd 


Local 


I 


rinanEi 


fu cr 5-3*1 ?. "1 PIT 

■ otkii* rikwArt M, IHMl feUClSUrt -M4yi Bhfl 

■ M ftHi ^kS30 bA«n m lotN aid, pikftt I? jX But cdi 

■ lTflQQ s hogpi rjint4to*tytebf\tn bj- OfeJrsi 

■ Dr. ] *jingi diM sfl pole*. Eirmii:* iii»i*nl-s m M* u:g :**ti 

■ SiCDird s.Mm xUliiintd r Mixisur bin i t-: tlmr nj**: 

■ F icfbaok P"- J - r dungn xpvV: frOonl rnnnp^nl. p'jSrrli 

■ ®Siu=ndgg MfiiamiiV diftF ilir: apbii d-sILis in mil Hi 

■ NBA NCAA Knppi NASCAR -NHL NFL HLB 5 ttt* 

« .M=*m Mm* PofHJlar PcAIkb 


Yahoo! Autos- - n*v 200s can 





■N« 

Mb ri*< 

MMl 

*t*4 

i**i 


n*»i*4 

firialliA.. 

T>-vt-. 


UudB 
MbVI 
-Bill Hamlin 




Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.40 Mengakses melalui web browser. 

2) Kliklah link "Don't have a Yahoo! ID?" "Sign Up". 



Ybuf Unbox underitands you've yol news 10 share. 

.:^/Q S*V irfiiEh Bd T«tf !*«*«>■ an OrtlOB m a 4l»*E* 

o 


VrJ- 


Eaiiy Zurich ftnrr. *rri§l la :pii ind but »ji*n 
r * Sun n?ii im *wplti*d fii in|up bttdtd 

Sr* hfria ia mFlwrll)' mc.h ftiinds lodtuHY bam IN Nm YBhoc 1 Uji| 


Sign ^nte Yahee! 




iKJWfklKlHT 

(•'*« yru iflin Ml 

pvtn*’) 


'i jr.iuH in 

I 

|i * Hll.l.lilfllUl L.A- 

Pinned_ 


0 K*»p III* tir|lk**l 111 
wlmitiriiiiligiad 
P>.T*-:-i d or* * »NP(aa<™i#<*| 


in i 

Forgil ynm iD or pij.s *-:'d‘ | 


•Dnp'C hivi i Yiliae! ID? 

S.^ng -jc It * 3 si 


S'th IN. 


Oil* YAhAO' ID-. SiT IiiWl Ii Inn' 

Mi* Yd-y imgi* 15 *** «*ii*m 
diactL¥^ Mi.I to chart --4 fufe Yfc+.c-** 
“'■ > FLrt 1 iliHjMflii-irtftjBfli*. 


' TehM' H*ll i-hr Ed->l wrli Ii.ippiI rmni M knj-illp r lirl'ni 


f_ ,fa r x 



0 

-.]_!■ ' >.■ - ^ llTiK |\EC^ Ylh>J.E0ng'£l5rfg|n*i(P riEt-ui 

In >-121 

_±^r 

C CirfSMil Irt-j. C ►«■*■! u Mvt**pmw jj C*M r Fvra&w fc.,, U ■**>*«» U ^ 

"XXliOOf MAIL 

■»V.(I*> - ilog - H»3» 

a 


*•^1 r jl-i.ij-on ^ 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.41 Mengklik link "Don't have a Yahoo! ID?" "Sign Up". 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 


101 

















































































3) Isilah formulir pendaftaran. Pengguna dapat mengisinya dengan 
data-data palsu untuk privasi. Namun, bila e-mail akan digunakan 
untuk keperluan bisnis atau formal, sebaiknya diisi data-data asli 
agar pihak lain dapat melihat data-data tertentu dari profil pengguna. 



y *h0"0-l - H*rp 



Hi there! 

Well get you set up on Yahoo! in three easy steps! Just answer a 
few simple questions, select an ED and password, and you'll be ail 
set 


Already hive an ID 01 Mall address? 
[ Sign jrt 

fonjer yotf-p«t*uoid 0<r Yjlwe* H>> 


I pr*l*f «pn|aM from 


Vjhpor U-S, In English 


m 


1. TeH us about yourseilL, 

My Name 


First Name 


Last Name 


Gender 

-SelectOne- v 


Birthday 

-Select Month- 

Yi 

|Day 

[year 

1 live in 

Indonesia 



& 


Postal Code 


2, Select an IP ond password 


Yahoo! ID and Email 


a .' jyahoo.com v 

Check 

Password 


Password Strength 

ertaeno 


Re-lype Password 


3. In case you foiget yom ID ot password... 

AMMfMB Email 
security Question 
Your Answer 


-Select One- 


Just a couple more deiails,,. 



Do yo u a gre e? □ 1 h ^* ** *a'« t? th* yi hoo 11* nn* ot So reic* a na van pof Piivaoy Policy. a nd to r*« M 

important communicationsIrom Yahoo! oltctronicaily 
I have also read and agrttto Ihi Mail Torrn* of Seivico. 

For your conv*ni*nc*, tires* dooum ants w 11 be * mai led to your YahOol Mail account. 


Create My Account 

V_ 


f - 

Cancel 

i _ 


■> 

> 


Copvngfd ®IM3 Yahoo ! Inc. All flflhii rtitruod. CoovnahinP Policy | 7*rms oi Savit* | fluid* to Orftn* Scmm* 

C; 4 i v*fjf»C*ti 0 n MChftfllOfly *rvtf)p 4 d ift CeUb<>*Wi 0 *i u«h IN CaMcha PrOwcS at CartuQi* MtfQn Urnoonty 
N OnCE Wi coW«l penoiial mf ormaiicn on tiw nil. To Mam more atom ho* *4 us* your mfconation. sat ov Privacy Polioi . 

PaJa is providtd lor iniomiatwoal pgrpefas only. and may nOI b» accural* Yahool shii net b* Sab** for any itrurs or delays »i tin ootrtw*, o* tor any actions UkA in 


Gambar 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
5.42 Tampilan formulir pendaftaran yahoo mail. 


102 Teknologilnformasi danKomurrikasi untuk SMP/MTsKelas IX 


























































































4) Contoh formulir yang telah diisi sebagai berikut: 



Yahoo! * Help 



Hi there! 

Well get you set up on Yahoo! in three easy steps! Just 
answer a few simple questions, select an ID and password, 
and you'll be all set 


Already have an ID or Mail address? 
Sign In 

Forget your p*r.word or Y4/100' ID? 


I prefer content from 


Yahoo! U S. in English v 


1. Tell us about yourself... 


My Name 

Justin 

Hermawan 

Gender 

Male v 


Birthday 

February v 

14 [1996 

1 Irve in 

Indonesia 

■i 

Postal Code 

57135 



2. Select an ID and password 


Yahoo! ID and Email jutfinhertnawan@yahoo.com Change 


Password _ 

C jpitjliution matters Use 0 to 32 
characters. no spaces, and don't us* 
your njmi or Yahoo! ID. 

Re-type Password .* _ 


^aawordStton 9th 


3. In case you forget your ID or password... 

Alternate Email 
Security Question 
Your Answer 

Us* 4 characters or mot* — not cas* sensitive 


justin@plasa com _ 

| What was the last name of your best childho v 

[superman 


Just a couple more details... 


Type the code shown 


H2G5G42u 



4 By entering this code you he$ Yahoo! 
prevent spam and fake registrations. 
This code can be typed In al 
lowercase 


Do you agree? 0 I have read and agree to the Yahoo* Terms of Service and Yahoo* Privacy Poicy , and to receive 
important communications from Yahoo! electronrealy. 

I have also read and agree to the Mad Terms of Service. 

For your convenience, these documents wfl be emaied to your Yahoo! Mai account 


Create My Account Cancel 


Copyright ® 2000 Yahoo! Inc. All rights r*s«rv«d. CopvriohWP Policy | T*rms of Service | Quid* to Onlrn* S* cun tv 
Cod* verification technology developed in collaboration vwth the Caotcha Project at Carneoie Mellon University 

NOTICE: W* collect personal information on this sit*. To learn more about howwt use your information, see out Privacy Policy . 

Data ts provided for informational purposes only, and may not be accurate Yahoo 1 shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any 
actions tsfcen in reliance on these listinos 


Gambar 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
5.43 Tampilan formulir pendaftaran yang telah diisi. 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 


103 















































































5) Setelah mengisi formulir dengan benar, kliklah "Create my account" 
di bagian paling bawah formulir. Beberapa saat kemudian akan 
tampil konfirmasi registrasi. 



Yehoof * Help 


Congratulations, Justin! 

A confirmation message was sent to you via email. 


Below are your account details « Pfrt Account Detais 

You will need this information to sign in to Yahool and to reset your 
password in case you forget it Please print and keep this 
information in a safe place for future reference 


Ready to experience 
Yahoo! Mail? 


Yahoo! ID & Email justinhermawan@yahoo.com 
address: 

Alternate Email justm@plasa com 
Birthday 14 February 1996 

Secunty Question What was the last name of your best 
childhood friend? 

My Answer superman 
Postal Code 57135 


Continue 


Continue 


Marketing Preferences 

Your Marketing Preferences: Select and customize the categories of communications you receive about 
Yahool Products and services You can also choose to opt-out of each Edit Marketing Preferences. 


Copyright <& 2000 Yahoo! Inc All rights reserved. Coovnohl/IP Policy | Terms ot Service | Ouide to Online Security 
Code verification technology developed in collaboration vwth the Caotcha Protect at Caineoie Mellon University 

NOTICE: We collect personal information on this site. To learn more about howvee use your information, see our Pnvacv Policy . 

Data is provided for informational purposes only, and may not be accurate Yahoo! shall not be liable for any errors or delays in the content. 01 for any 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.44 Tampilan hasil pendaftaran yang telah berhasil dilakukan. 


6) Kotak pos telah selesai di -setup. Apabila ingin membuka kotak 
posnya, kliklah tombol "Continue to Yahoo! Mail". Maka, kita akan 
memperoleh tampilan sebagai berikut: 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.45 Tampilan halaman e-mail pertama. 


104 Teknologi Informasi dan Komunikasi im tuk SMP/MTs Kelas IX 












































b. Menulis E-mail 

Untuk menulis e-mail, ada beberapa langkah yang harus diikuti. 
Berikut langkah-langkah menulis e-mail. 

1) Klik tombol compose. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 

Gambar 5.46 Menulis e-mail 

2) Isilah kolom-kolom yang tersedia: 

a) To - untuk alamat tujuan 

b) Subject - topik atau judul dari e-mail 

c) Kolom putih besar - isi e-mail 
Setelah itu, kliklah tombol "Send" 


'VSlHoOfs mail 

Clastic 


Contacts Calenriai Notepad 



Insert addresses (separated by corrimas) Show Bcc 


To: 

Cc: 

Subject: 


◄- 

E-mail tujuan 




Subject e-mail 


Attach Files 


Plain Text 




Send r Save as a Draft | Cancel 


Gambar 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
5.47 Halaman untuk menulis e-mail. 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 105 













































































3) Contoh kolom-kolom yang telah diisi: 


YaHooF, mail 


Mail 


Contacts Calendar Notepad 



Save 35 a Draft 


Cancel 


Insert addresses (separated by commas) ghqwjlgg 


Cc: 

Subject; 


ktria„ 

blue<ayahoo,com 






Apa Kabar??? 

^ Attach Files 




Plain Text 


* 

niu 

@ & — 

■ 


% 


Hai Tria, gimana kabamya? Lama ndak ketemu? 

•■(■•■in "’imin 1 h»i»■ ■ i ■ ■ ■ ■■ ■■mi ■miifimiiimvlnn in'iinmni ■■■■••■■■■■nni'fi 

Temuan vuukkk!!! 


Send 

[l 

Save as a Draft 


Cancel 




Sumber: www.yahoo.com , diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.48 Halaman konfirmasi e-mail yang akan dikirim. 


Setelah selesai, kliklah tombol "Send" 

4) Halaman konfirmasi yang mengatakan bahwa e-mail telah dikirim 
ke tujuan akan muncul. 


Yahoo?, mail 


Mail 


Contacts Calendar Notepad 




Check Mad 



Message Sent 



O - Already in Contacts 


ktria_blue@yahoo.com 


0 


_ 


Add to Contacts 


Back to Inbox 


For email fanatics, it's Nirvana. 

Visit the Yahoo! Mail blog for news, updates, tips^ and more* 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.49 Halaman konfirmasi e-mail yang telah dikirim. 


106 Teknologilnformasi danKomurrikasi im tuk SMP/MTs Kelas IX 

































































c. Mengirim E-mail dengan Attachment 

1) Pengguna dapat mengirimkan berkas dalam bentuk apa pun, baik 
dokumen, gambar, audio, maupun video, sejauh besar berkas tidak 
melebihi kapasitas penyedia layanan e-mail. Pada halaman penulisan 
e-mail, kliklah tombol "Attach File". 


YahooI My Yahoo! Mill Mora^ 

'YX.HOO?, MAIL 

Classic 


Insert addresses (separated by commas) Show ftcc 

Toi r 


Cc 

Subject 


Maka Yf My Homepage 




PH*# ^ 

Plain Text 

^ J y M B / 





Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.50 Mengirim e-mail dengan lampiran. 



Ada lima kolom sebagai tempat lokasi berkas yang akan dilampirkan. 
Kliklah tombol "Browse" dan pilih berkas yang akan dilampirkan. 
Pengguna dapat pula langsung menuliskan lokasi berkas di komputer 
lokalnya apabila tahu dengan pasti lokasi berkas. 


Yahoo! My Yahoo! Mail More T Make V! My Homepage 

IfXH OOl MAIL 



Attach Piles 

Click "Browse" to select a Hie. You can atlach Hies up to a total message size of 10MB. 0 


File 1: 

1 Browse... f 



File 2: 


( Browse... 1 



File 3; 


1 Browse... 1 



File 4: 


\ Browse... ] 



File 5: 


1 Browse... 1 


Attach Mote Files 


To avoid sending an infected file, your attachment will be scanned by; 

NUMrl 

Antivirus 

Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.51 Halaman lampiran. 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 107 


























































































Contoh kolom yang telah diisi ialah: 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.52 File lampiran yang telah diisi. 

3) Setelah selesai memasukkan lokasi berkas-berkas yang akan 
dikirimkan, kliklah tombol "Attach Files". Maka, akan muncul tampilan 
seperti gambar di bawah ini. Tunggulah sebentar. Lama tunggu 
umumnya tergantung pada kecepatan koneksi internet dan besar 
berkas yang dilampirkan. Makin lambat koneksi internet atau makin 
besar berkas yang dilampirkan, makin lama waktu tunggunya. 


Yahoo! I My Yahoo! I Mail I More'*' 

Yahoo?, mail 


Mail 


Contacts Calendar 


Notepad 


Attach Files 


Attaching files... 

Please wait while we attach the file(s) to your message. 



Make Y! My Homepage 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.53 Proses mengirim lampiran. 


108 Teknologi Informasi dan Komunikasi im tuk SMP/MTs Kelas IX 






























































4) Apabila berkas-berkas dilampirkan dengan sukses, maka akan muncul 
tampilan seperti gambar berikut. Apabila ingin melampirkan lebih banyak 
berkas, kliklah "Attach More" dan ulangi mulai dari tahap kedua. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.54 File lampiran yang telah diisi. 

5) Kemudian pengguna akan dibawa kembali ke halaman penulisan e- 
mail seperti pada gambar berikut. Bila telah selesai menulis e-mail, 
kliklah tombol "Send". 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 

Gambar 5.55 Halaman e-mail. 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 109 















































































































d. Menerima (Membuka) dan Menutup Email 

Setiap email yang masuk ke alamat email kita akan disimpan di kotak 
surat. Di kotak surat, email yang sudah dibaca (masuk) atau belum akan 
diberi tanda. Adapun untuk membuka email yang masuk, langkah- 
langkahnya sebagai berikut: 

1) Sebelum membaca e-mail, pengguna harus terlebih dahulu melakukan 
login. Isilah kolom "Sign in to Yahoo!" dengan: 

a. Yahoo! ID - nama panggilan pengguna 

b. Password - kata kunci untuk memverifikasi identitas pengguna 
Setelah itu, kliklah tombol "Sign In". 



Yahesl * H«(p 



Sign in to Yahoo! 



Ai&ytui protected? 
Create you sign-in m-sJ 


Yahool ID: 

hist . COTt 

i> 1ni2<h*mr@yjhaa com) 


* NO need to create a new account on websites that support the 
OpeniD technology No more forgotten passwords when you try 
new websites. 


Password 



* Just ten websites that you are a Yahoof user, stgn in to Yahoo* 
and you will be on your way 


□ Keep in* signed In 

Ion 2 weeks unless I api ote 
(uncheev n on ft stweti campteeij 


Sumber: www.yahoo.com , diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.56 Tampilan konfirmasi mulai masuk ke yahoo 


2) Tampilan kotak pos seperti gambar di bawah ini akan muncul dengan 
pemberitahuan jumlah e-mail baru yang diterima pengguna. Kliklah 
"Inbox" untuk membuka kotak pos. 


Yahoo! I My Yahoo! i Mail i More 

"VXHOOf, MAIL 

Classic 


Make Y! My Homepage 


Contacts 


Calendar 





Small biz news 
and resources 


T 

\ 

Folders 

[Add - Edit] 

Q Inbox (1) 


GJ, Drafts (1) 


Q Sent 


Cji Spam 

[Empty] 

Trash 

[Empty] 

L_ 

J 


Welcome, Justin! 

You have 1 unread message: 
Inbox (1) 


Search Shortcuts 

m My Photos 




Top Stories 


World 


Entertainment 


Sports 


Obama signs stimulus bill, readies homeowner plan 
(AP) 

AP - Racing to reverse the country's economic spiral, 
President Barack Obama signed the mammoth 
stimulus package into law Tuesday and readied a new 
$50 billion foreclosure rescue for legions of Americans 
who are in danger of losing their homes. 





s i, u.; 11; 


rAn\ 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.57 Halaman kotak surat dalam e-mail. 


HO Teknologilnformasi danKomurrikasi untuk SMP/MTsKelas IX 












































3) Kemudian, akan tampil daftar e-mail baru yang diterima pengguna. 
Kliklah e-mail yang ingin dibaca terlebih dahulu. Misalnya adalah 
mengklik nama "K.Trisna Ariyanti" atau topik "Attacment". 



Sumber: www.yahoo.com , diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.58 Tampilan kotak masuk (e-mail) yang diterima. 

4) Selanjutnya, tampillah isi e-mail yang dikirimkan oleh rekan bernama 
K. Trisna Ariyanti. Apabila ingin menyimpan berkas teks yang 
dikirimkan, maka kliklah "Download File". 



Gambar 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
5.59 Tampilan e-mail yang telah dibuka. 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 


m 
































































































5) Tampilan seperti berikut akan muncul. Kliklah ''Save" untuk menyimpan 
berkas ke dalam komputer lokal pengguna. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.60 Tampilan menyimpan lampiran e-mail. 

6) Setelah selesai, pengguna akan dibawa kembali ke halaman isi email. 

7) Untuk mengakhiri sesi email, kliklah "Sign Out" yang terletak di pojok 
kiri atas halaman. 


3=0&midlndex=0&mid=1 1894 AOjGtEQA AHi%2BS2uno A2d 1 jq 1 Otw&f= 1 &m= 


Go : Links 


» 


Hi, Justin ▼ i^lgn Out^ All-New Mail Help 


"V? Search 


Gambar 5.61 Keluar dari e-mail. 




WEB SEARCH 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 


2. Membangun Komunitas Mailing List (Milis) 

Sifat manusia yang ingin hidup berkelompok, saling bertukar pikiran, 
gagasan, serta ide, atau berkeluh kesah dapat disalurkan dalam bentuk 
sebuah komunitas dengan layanan internet seperti milis. Demikian juga 
dengan seorang pelajar seperti kalian. Kalian dapat membentuk komunitas 
dengan anggota yang memiliki kesamaan baik kepentingan, kegemaran 
atau kesamaan yang lain. Bagaimana membuat sebuah milis? 

a. Membuat Milis 

Untuk membuat sebuah milis, kita memerlukan sebuah server layanan 
milis. Salah satu server yang menyediakan fasilitas milis adalah Yahoo!Groups 
yang memiliki alamat di groups.yahoo.com atau www.yahoogroups.com. 


112 Teknologilnformasi danKomurrikasi untuk SMP/MTsKelas IX 



















































Ketika kita mengunjungi web YahoolGroups, maka tampilannya sebagai 
berikut. 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.62 Tampilan web YahoolGroups. 

1) Untuk membuat sebuah milis, maka kita terlebih dahulu harus memiliki 
account di Yahoo!. Lakukan Sign In pada account pengguna dengan 
menekan link Sign In di bagian atas web. Cara lainnya adalah membuat 
account Yahoo! baru dengan menekan link Sign Up. Langkah-langkah 
Sign Up untuk membuat account baru sama dengan ketika akan 
membuat sebuah e-mail. 

groups 


Discuss health, news, hobbies... any thing end everything. 

With mrilrmnt ghopiCSn yOu'rg suit ta find a group 1h?1 Nerfcsts you. 

Enjoy Web-on] y group features. 

With a Yahaol ID you can get group phelo^ Imks, and moto 


gk cr>- 

Connect with people 


who share your 

yv 

ft 

- - i _ 

ri 

passions. 


Y-ih-ogi * n*!p 


Sign in to Yahool 




Arn yvnu |U 0 E«Ot*d? 



Crcii r igrvin imI 

cwr?) 




VatMoi ID _ 

Jmar . com 

(t t »pi) 

Passwoitf 

■ rr.PI!. 


□ Keep me signed lit 

1r> 1 tfftiks ufteii I Sign tAt. bf* 
juithecic if on «ik* vt cemipJof] 

Sign Jn ] 

Forget your -ID af ptsswajd? I Holp 


Don't have a Yahool ID? 

Sjgr.ing up is flasy. 

Sign Up 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.63 Tampilan login ke YahoolGroups. 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 113 











































2) Setelah login scroll ke bawah dan tekanlah link "Start a group now" 
untuk membuat sebuah milis baru. Tampilannya sebagai berikut: 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 

Gambar 5.64 Link start a group now. 

3) Setelah kita menekan tombol, maka akan muncul pilihan untuk memilih 
kategori grup yang hendak dibentuk. 


Slid a Group 



■CI. Potato *.i.n E-...r.i_ 


Step t of -3: Select a Yahoo! Groups Category 

Blrtwl* Dr EDarth farlh* cnlt-gorr lhal bi-sr doocnbnn your-group Plain? bo as -specie ac poiti* whon snlncljr-g 1b+ 
ertEflwy. Crmipi io-ojjJ cornu mud fci ftKKt untfn iho Ftom j- ^ R-d: 'i.pi > ajj? e-Hogor*. 


5t-.mli Group C aio<joi in; 



“1 


Gambar 


OR 



Skwm Droop CniftilH 

Busmtsi £ Finance 

- £«mpgt»ri £!ntnrft 

• Cutum £Cnr-Tiur.1j 

• CiHi(lainir*rg £ Ml 
■ FiOrrfj &H&W4. 

- Gimao 

£ pisiiiiei 
Hoibl-iA WaftToaa 
MoMw? £ Crrta 

- Kalnr.a 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
5.65 Tampilan kategori yang ada dalam YahooIGroups. 


4) Pengguna dapat melakukan pencarian dengan mengetikkan golongan 
grup yang akan dibuat atau memilih langsung golongan yang sudah 
ada. Contohnya adalah memilih "Computer and Internet", sehingga 
akan muncul tampilan sebagai berikut: 


Start a Group 



C riagofiTH Dsu ^i-p Saladt 


Step 1 of 3: Select a Yahoo! Groups Category (Continuecfj 

3ic*5d ur iiarchloi thi cHognrj Ihtf tv vf dascnboi ytu group PIoiib t.- as lp+cfic ji pntublB whfn lilacl-rci 1h* 
cmegorr Grwtpi codEmmg tnuii coni‘- a < mud Ot piocec vntfoi Ih « fiomunce .mu #*i*|ion$infff > Aduh <*egcf> 

5**1 (!i Group CetejOflM; 



Gambar 



6«o*i< Group Ceie^oitoi 

Top > Cnmpulf-n IrUB-tnot 

Comrounitilibni and hMomA rg 
CYbaroJh*# 

Dal* Format! 

Dofklep Pubh'.hing 
EUutOluih 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
5.66 Tampilan kategori yang dipilih dalam Yahoo!Groups. 


114 


Teknologi hrformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 




















































5) Tentukan subkategori yang akan dibangun. Pada contoh, kita memilih 
subkategori "Hardware", sehingga muncul tampilan berikut: 


Start a Group 


£ 4 * l-gail 3 .fr 


Pfi* 


r.kli-p- r pvhlfc 


Stop 1 of 3: Stglcct > Yahoo! Groups Category [Conli-nuad] 

Brwrt-f ij> Sgnkh im |i.t tUKtjtltj il'-il Lh'iI juiuf yn-.p ^ j :r lit: Ji ipeeiht as fustible sulijcillnt Ul*: 

Qrwpt £flrf.j|ntng r .hi i /tjrtert ir-j< 11 - - iijacntl fhn Ffom.iit'< mm R*‘'iif»nchi |»4 > Adsrt r.ih-iim. 


S*srcJi fijcifp Cilagorltt. , 





‘JH: 


Gioup Cjleg Dries 


T jp ir ("tinnpylLiiv ft lnlvr | i| l , l haidwnre 



5*l*d d mor* ipfidillrcd lubcuDflijrv 

Cfljultfuil 

Q-rimpiirerilj 

MPS r j li*ei5 
Pe'ipligw. 

P^rsaruJ C nnipj. -fth-. 

Prisup-J LlKftil Aanjilsi'di (PPAsJ 

FUUHfr 

Slortfit 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.67 Menentukan subkategori yang akan dibangun. 


6) Tekanlah tombol "Place my group here", sehingga akan muncul tampilan 
berikut. Kita menggunakannya untuk mengisi deskripsi mengenai milis. 



Cat* go niff DtfCribt Select Profile 


Step 2 of 3: Describe Your Group 

Group Name 

This rcame will appear on your Group page and in search results, 
[lb* lnt*mt Hinfwwa 

amp Id i Th* Coil*(t Group 


Enter Your Group Email Address 


This email address is Tor your group. When you send a message to this address, ail members of your group will receive a 
copy. (60 characters maximum, no spaces or special characters allowed) 


imtemet hardware 

Example: coolestgroup or coolest_group 


@yah oogroups.com 


Describe Your Group 

This description will appear at the top of your Group page. 
Tempat dislmsi aeputac masa lah fcoiap otec 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.68 Tampilan Place my group here. 

Scroll ke bawah dan kliklah tombol "Continue" 


7) Langkah berikutnya adalah memilih Profile yang digunakan. Di dalam 
sebuah account Yahoo!. Pengguna dapat memiliki lebih dari satu profil. 
Pada gambar berikut, hanya tampak sebuah profil. Isikan kode verifikasi 
yang dicantumkan dalam sebuah gambar. Kode berguna untuk 
mencegah pendaftaran milis oleh program yang umumnya digunakan 
untuk spamming. 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 115 


































C ii-i jz-nca 


D»icr-£-* 


S«l*c± PraM* 


S(hsp 3 of 3: Select your ¥ehco! Profile end Email Address 

EfflOil Ad drew 

" you c-IOuou 10 r K 1 ml g-uup *nit*»gfl* by Onix, lh*y *-il b« iifri iu-lh* Orr-H lidiait yus ifllstl, iSliw 
© nurfJ'dn-S^jKiian :dit 

Yqhoql P«fii* 

Ths p uli* yoi> ttloci»»oo mod *»fion crh»i oumborj nwi ro loan <oo»i you, Of towiuweocEi wih ycuvm 'Yoh&o! 
Mengengur 

^■rt-4-i. *.*41 !<Wt« Xg, 

rnnrGinliK (MM PmMlQ {H<X ftvutikg ftfM ProYtffcfl 


Word VniHlcntian 

Enfti tho toil >0 d 10 m the SM* t+V* This q|*p h J Pi- Tab-M 1 pnmnd *j;omp1iS JOSisHqliflfti 



* you c wiira u* Ihk wpoflo ctefc hep* 






Cnnlinuc 


Cinrci 


r 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.69 Proses verifikasi data. 


Scroll ke bawah dan kliklah tombol "Continue". Pada tampilan berikut, 
milis telah selesai dibuat. 


"^XHOOf G ROUPS Will M AP?UI j 

u■ L a Group | My G'uup'j 


Start □ Group 


CorfQTiJukhara^ 

it 1 * ■'■■•• Irrti rn*lhueui«ri'i. ■ i: -• is jit - i • r. in • v • i :|i ;i . i • 5 n ■!..'■ m rh* 

Groups- '-My Groups' iiap»! 


ir-s^s-rpIqniBlhqnitwfiB 

‘*'‘■•“0 PH' 1 i ‘jp f/ijn _*>j yjhiiu «ortO'0'wup l inloisiO!lion±«oie 
<1x7x1; »m*.i (iilenialisjrdKjiv»j,‘ypiippunr.ip; .turn 


C-ailonwD Your i.iiui.-p 

Chips* whn cinjVA.'hlic ran pnst n-a*i>gns, 

•md in'jrfl 

Jmrile Pcpplc Id JnJrt 

C £rnw ynui gioup twrto tinnrls, Mrriiy, and j 1 

NlBW^Urb 1 



fdpvnghl i> ZtiGGi iihifi Ire +i. i.jr-tz idurna-il 
PnTii«T^*Hn r*r"i t i Vi^'h ■iriilfinn Hii^ 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.70 Tampilan pendaftaran Yahoo!Groups telah berhasil. 

8) Langkah berikutnya adalah mengundang orang-orang yang mungkin 
berminat untukbergabung ke dalam milis. Kliklah tombol "Invite People 
to Join", sehingga akan muncul tampilan berikut: 


Invite- People to Join internets erdware 

Too Invite taitmo Xtt yov good w>id if mvto 1 c- jc* you' j»ovp Thu *t dm wiy to o >tond your v+nt CDrvmiiuiy 
and hrOp ccnfit-Lledy-ilh fiber pecpli Who ich iittfisied in LJiit lypr n! group 

iPipasp in a Ihli rxai jre re-ipansibly and dpnt spam pnop la yaii dcnT know. InvHnllnn abuse can rind Id 

Irttcilvicloti olyeut n<eoum> 

Erin imsil ad drowns er Yahoo! IDs. Yri rnny now us Ic 30 email rUrnn OR Y«hn«! IDs 

PIdm-s mtir anr- pnreon pm line, For *n.impl«: 

IVMbQ&WW) «np 
pUSOOQ 


Mi Moir*»ia eon *o i.n 4 frnq emu hoi 


Submit luvilr 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.71 Mengundang orang untuk bergabung dalam milis. 


116 Teknologilnformasi danKomurrikasi untuk SMP/MTsKelas IX 























































9) Ketikkan masing-masing alamat e-mail yang akan diundang, satu baris 
satu alamat e-mail. Kemudian, scroll ke bawah untuk mengisikan pesan 
mengapa mengundangnya untuk bergabung ke milis. Selanjutnya, 
tekanlah tombol "Submit Invite". Sampai di sini, undangan telah dikirim 
ke alamat email yang disertakan. 

Untuk melihat daftar anggota yang telah bergabung ke milis, gunakanlah 
link "Members" yang ada di samping. Maka, tampilannya akan menjadi 
seperti berikut: 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.72 Melihat daftar anggota yang bergabung dalam milis. 

10) Berikutnya, untuk menghapus member dari milis gunakanlah link 
"Remove". Tampilannya akan menjadi seperti berikut: 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.73 Tampilan halaman menghapus member dari milis. 

Ketikkan e-mail member yang akan dihapus, satu baris satu email. 
Kemudian, kliklah tombol "Remove Members". Untuk logout dari 
administrasi milis, gunakan link "Sign Out" yang ada di atas. 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 117 




























































b. Bergabung dan Keluar dari Komunitas 

Pada subbab sebelumnya, telah dijelaskan cara membentuk sebuah 
komunitas dan mengundang orang untuk bergabung. Berikut ini adalah 
cara seorang pengguna bergabung ke sebuah milis. 

1) Kirimkan sebuah e-mail kosong dengan tujuan nama milis. Penulisan 
tujuan email adalah nama-mailing-list-subscribe@yahoogroups.com, 
misalnya internethardware-subscribe@yahoo.com. 

2) Setelah mendapatkan e-mail konfirmasi, reply e-mail dan langsung 
kirim tanpa mengubah apa-apa. 

Sebaliknya, ketika kita ingin keluar dari sebuah milis, langkah-langkah 
yang harus dilakukan adalah berikut ini. 

1) Kirimkan email kosong dengan tujuan milis nama-milis-unsubscribe 
@yahoogroups.com, misalnya internethardware-unscribe@yahoogroups. 
com, maka kita akan mendapatkan sebuah e-mail konfirmasi. 

2) Reply -lah email dan langsung kirim tanpa mengubah apa-apa. Jika 
tidak jadi keluar dari milis, acuhkanlah e-mail konfirmasi. Demikian 
pula, jika batal, tidak jadi mendaftar, atau keluar dari milis, maka 
acuhkan e-mail konfirmasi. 

Pertimbangan yang dapat diambil untuk bergabung dalam suatu milis 
adalah carilah milis dengan topik yang sesuai dengan topik yang disukai 
atau dipelajari. Kemudian, carilah milis yang memiliki banyak anggota. 
Sebaliknya, pertimbangan untuk keluar dari sebuah milis adalah bila dalam 
periode tertentu kita tidak menemukan informasi atau manfaat yang 
diharapkan dari milis. 

c. Mengirim dan Menerima Berita 

Untuk mengirimkan berita ke seluruh anggota milis, langkah awal 
yang ditempuh adalah login terlebih dahulu di www.yahoogroups.com 
dengan Yahoo!ID yang dimiliki. Tampilannya tampak seperti pada gambar 
berikut ini. 


"XfcHoOf GROUPS 


- 'Htlp- 


m rr> 

■ 

Connect with people 
who share your 
passions. 

i 

l i - 

Jk i i 



Discuss health, nev#S ( hobbies.-.anything and everything. 
WHh m ifl-vi of topics. you're- sura I o find a group thirl intaiosls feu 

Enjoy Web-only grcnjp features. 

SVilli a Vatrool (J you can gw griftp Jrfioto*, lin~x$. and moro 


Sign in to Yjhool' 



Arc you protected? 
CfMlC you 


Vanp Bi ID- 

«n*r 54 rtJ*®yin» W in 

i> 1 IM.i -h.rti ii£yj Kd-s .MA] 


- ID Yahoo 


Fass*Md. 

h ,M i ◄! 


□ mo JgiiBj in 

2 i aqn eu l-,i= 

[UncheCk oh » sfwed Coo-pul er| 


Password Yahoo 


I Si'in tn ] 

Forge: yeur t or passwcid? | Help 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 

Gambar 5.74 Tampilan YahooIGroups. 


118 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelasIX 






















1) Pilihlah milis yang akan dikirimi berita. 


Yahoo 1 My Yahoo) Mail Mor*^ 


Male* Y! My Hom«pag« 


Hi, Be** Sign Out Halp 


'SXHOOf GROUPS 


V^Saarch 


WEB SEARCH 


My Groups 



Manage 


Find a Yahoo! Group 

Search 

- 1 1___ ) 

(Examplat breadmaking, kita turfing, collactiblas) 


Easy as 1-2-3. 
Start your group 

today. 


Simplify 

MM “ Owner iftf “ Moderator 
New = within last 7 days 

Don't tea all your groups? 


Get the story 

Yahoo! Groups is making it even 
easier for people to meet others and 
make a difference together But 
dont take our word for it. Read their 
stories here. 


Inside Yahoo! Groups 

See how people are connecting and sharing: 

Special K Challenge 
Share experiences and 
success wth others who 
are losing pounds. 



The Cooking Zone 
Your source for recipes, 
tips and food ideas that fit 
your fife 




Do More For Cats 
Group 

Connect w*h others who 
do more for their cats 



Best of Y! Groups 
There’s something for 
everyone 


Send us feedback 

We want to hear from you! If you 
have something to say, let us know. 


Browse Groups 

Animals 

Business & Finance 


ADVERTISEMENT 



Gambar 5.75 Memilih milis. 


Sumber: www.yahoo.com , diakses 16 Februari 2009 


2) Kemudian, pilihlah menu Post yang berada pada menu sebelah kiri. 
Tampilan menu tampak pada gambar berikut. 


FTKoo 1 —My 7*kool— rm —TTTT' 


TncrTrqfv 


GROUPS 


V»-5.#*reh 


Alternative Fuel 
Investments 


M2 drive On AIR. 


alr4tero.com 


- m ir34riti« i®y *hc-o. com | Group O.nn - Edit M a rr.b#r i hip 


internet hardware ■ The Internet Hardware 


ISseirh o^her c 


Hpme 

Messages 

Penang 



IPeiele] 


Photos 

Links 

Database 

Polls 

Members 

Pending 

Calendar 


Promote 

Invfle 


Eul.-ij 




Slay up lo opted on the In Ion Groups nows and updates, visit the Groups blog today! 


Home 


Activity within 7 days; 1 Naw Member ■ New Quesllons 


0 esa ip t| g n {£ d't, Photo] 

Tecnpat diskusisep-utar masalah Computer 


Most Recent Messages 

bf Tpp.?) 

(No m&sSAgOs for ttus group} 


Yahoo! Aniwois 


What is Yahoo I Answers'? 

Yahoo! Answers, a new Yahoo' community, is a question and answer exchange where the world gathers to share what they k 
People can ask questions on any topic, and help others out by answering their questions 


Ti¬ 


ll', 


a u —ku -i. 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.76 Halaman milis yang dipilih. 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 119 




































































3) Isilah subject berita yang akan dikirim dan isilah berita yang akan 
dikirimkan pada kotak yang tersedia. Kemudian, tekanlah tombol "Send". 


Male* VI My 


Ml, item ~ $190 Out H «Ip 


>UPS 


VFS«»f(h I_ WEB SEARCH 



Internet Hardware 



Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.77 Mengirimkan berita ke milis. 


4) Akan muncul tampilan berita yang telah berhasil dikirim. 


Yahoo! 


My Yahoo! | Mail i More' r 


Make Y! My Homepage 


'XXHoOr GROUPS 


"V? Search 


mar54ntie • mar54ntie@yahoo.com | Group Owner - Edit Membership 


internethardware • The Internet Hardware 


ISearch forothe 


Home 

Messages 

Pending 

Spam? [Delete] 
Post 
Files 
Photos 
Links 
Database 
Polls 
Members 
Pending 
Calendar 


Promote 

Invite 


Management 


Groups Labs (Beta) 
Applications 


Post Message 

Your message has been posted. 

Your message has been sent to the group. It will be emailed to members who have chosen to receive group messages. 

Continue 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.78 Tampilan berita yang berhasil dikirim. 


120 


Teknologi hrformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 


















































5) Ada dua cara membaca berita yang dikirimkan oleh mills. Cara pertama 
adalah dengan login ke e-mail yang didaftarkan dalam milis. Selanjutnya, 
cara kedua adalah login pada www.yahoogroups.com, lalu pilihlah 
milis yang akan dibaca dan pilihlah menu "Messages". Tampilan yang 
dihasilkan tampak seperti gambar berikut ini. 


internet hardware . Tci- ir^m* Hardware 


Home 

Mnngtt 

Pending 

Sp-anY? |Delele| 
Frral 
Fdei 
PhOtDE 

Links 

Database 

Polls 

Members 

PfOdrfig 

Cal^ndai 

Prorbdle 

Irwile 

Managenrant 

Gross s Labs (Beta) 
Apjr'tcaEiOrlb 


lb—jhiaa 




Massage # Go ] Searct 


Search J Ad«in«aa 


Delete 


3 S.m^i \ | frfpind C-Oroyp- by topir) 


□ i Bodahkak kalian m«ngen.*i vabwicreup* 
Menginrn Berita dengan yahoobiropus... 


«nA *U | Cl**r *U 


t 


Delete 


Message * _ _GoJ Search 


Search | 


Adumci'd 



ISeorch for other grnupc... 


Mtiugn 1 L Inf I Ofdett 


Author 


marSd n!ie 

© HI 


MtntS'i 1 * 1 of 1 414* Ft 


Sumber: www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
Gambar 5.79 Tampilan membaca berita dalam milis. 


PELAT1HAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Menurut pendapat kalian, apa keuntungan mengirim surat dengan 
e-mail? 

2. Bagaimana cara menggunakan fasilitas e-mail? 

3. Jelaskan langkah-langkah menulis e-mail! 

4. Jelaskan cara membuat milis! 

5. Apa keuntungan menggunakan fasilitas milis? 


Bab 5 Layanan Laformasi di Internet 121 








































MANFAAT PELAJARAN INI 


d I A 

Kalian telah belajar tentang surfing internet dan berbagai fasilitas 

layanan internet, misalnya e-mail dan milis. Dengan layanan ini, kalian 
dapat berkomunikasi dengan teman secara cepat dan biaya murah. 
Cobalah, kalian mempraktikkannya dengan teman-teman sekolah atau 
sanak kerabat kalian yang jauh di luar kota atau luar negeri. Tapi jangan 
lupa, dalam berkomunikasi dengan e-mail atau milis kalian juga harus 
menggunakan bahasa yang baik sehingga rekan komunikasi akan 
senang dan teman kita akan semakin bertambah. Topik pembicaraan 
hendaknya hal-hal yang positif sehingga dapat menambah wawasan, 
ilmu, dan pengetahuan kita. 

RANGKUMAN 

■ Fasilitas-fasilitas layanan di internet antara lain World Wide Web (www), 
browsing atau surfing , e-mail, milis, newsgroup, chatting , FTP, Telnet, 
Internet Telephony, dan Internet Fax. 

■ Browsing adalah kegiatan menjelajahi internet untuk mencari informasi 
dengan cara mengunjungi website-website tertentu. 

■ Browser adalah pelaku penjelajahan internet atau alat yang diguna- 
kan untuk menjelajahi internet bagi pengguna internet. 

■ Jendela browser Internet Explorer sama dengan jendela Windows yang 
mempunyai bagian-bagian yaitu tittle bar, menu bar, toolbar, address 
bar, status bar. 

■ Contoh alamat-alamat website seperti www.kompas.com, www. 
klikbca.ac.id, www.itb.ac.id, dan lain-lain. 

■ Contoh search engine yaitu Google (www.google.com), yahoo! (www. 
yahoo.com), Altavista (www.altavista.com), Alltheweb (www.alltheweb. 
com), dan lain-lain. 


UJ1 KOMPETENSi 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Kumpulan dari halaman web disebut ... . 

a. World Wide Web 

b. www 

c. website 

d. domain 


12 2 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelas IX 








2. Layanan di internet yang berfungsi menampilkan website atau 
situs adalah .... 

a. browser 

b. browsing 

c. newsgroup 

d. FTP 

3. Berikut ini contoh website yang menyediakan layanan e-mail, 
kecuali .... 

a. yahoo.com 

b. plasa.com 

c. doramail.com 

d. www.yahoogroups.com 

4. Fasilitas layanan yang digunakan untuk lalu lintas file adalah ... 

a. FTP 

b. IRC 

c. milis 

d. newsgroup 

5. Surfing adalah istilah lain dari .... 

a. menunggu 

b. mengakseskan 

c. menjelajah 

d. loading 

6. Pengiriman surat elektronik menggunakan jasa layanan ... . 

a. e-mail 

b. browsing 

c. chatting 

d. e-news 

7. Fasilitas di internet yang digunakan untuk berdiskusi menggunakan 
e-mail adalah .... 

a. electronic mail 

b. mailing list 

c. e-business 

d. carding 

8. Lampiran surat dalam email biasa disebut.... 

a. cc 

b. bulk mail 

c. bcc 

d. attachment 


Bab 5 Layanan Informasi di Internet 123 


9. Kode-kode HTML diterjemahkan menjadi sebuah halaman web 
oleh ... . 

a. provider 

b. browser 

c. website 

d. search engine 

10. Berikut ini contoh nama-nama domain, kecuali .... 

a. edu 

b. go.id 

c. .ac 

d. cc 

B. Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Jelaskan yang dimaksud mailing listl 

2. Bagaimana cara membuka e-mail? 

3. Bagaimana cara mengirim berita ke milis? 

4. Apakah yang dimaksud e-mail? 

5. Apakah yang dimaksud Yahoo! ID dan password ? 

KREATIVITASKU 

Coba bukalah situs Yahoo!. Daftarkan diri kalian dalam Yahoo!mail. 
Setelah itu tulislah e-mail kepada teman sebangku kalian dan sebaliknya, 
teman sebangkumu mengirim e-mail kepada kalian. Selanjutnya, 
printlah e-mail yang kalian terima tersebut! 

V_ ) 


12 4 Teknologi Informasi dan Komunikasi im tuk SMP/MTs Kelas IX 







Bab 



SituS'Situs Informasi 
di Internet 



Sumber: www.rics.org, 2009 
Gambar 6.1 Situs pendidikan membantu kita memperoleh informasi 
seputar dunia pendidikan. 


Kata Kunci 


■ 

ragam situs 

■ situs pendidikan dan ilmu pengetahuan 

■ 

situs statis 

■ situs sosial keagamaan 

■ 

situs dinamis 

■ situs berita 

■ 

situs interaktif 

■ situs pemerintahan 

■ 

akses situs 






Pada bab-bab sebelumnya, kalian telah belajar banyak hal tentang 
internet dan seluk beluknya. Banyak hal positif yang kalian dapat dari internet, 
namun tidak sedikit hal negatif yang ada di internet yang kalian temui. 
Kalian harus bisa membedakan informasi mana yang bermanfaat bagi kita 
dan mana informasi yang tidak kita butuhkan. Oleh karena itu, di bab ini 
kalian akan diajak mengunjungi situs-situs informasi apa saja yang 
bermanfaat bagi kalian di internet dan cara mengaksesnya. 


Bab 6 Situs-Situs Informasi di Internet 125 


























A. Ragam Situs 

Internet memiliki berjuta situs yang tampaknya luar biasa bervariasi. 
Namun, pada dasarnya situs-situs dapat dikelompokkan menjadi tiga 
jenis, yaitu situs statis, situs dinamis, dan situs interaktif. 

1. Situs Statis 

Situs ini hanya berupa pemaparan informasi. Pengguna secara pasif 
menerima informasi yang disampaikan. Misalnya adalah situs brosur 
elektronik ( e-brochure ) dimana pengguna hanya dapat membaca layanan 
yang ditawarkan organisasi. Contoh: Situs Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi (DIKTI) adalah www.dikti.org. Atau situs Departemen Pendidikan 
Nasional yaitu http://www.depdiknas. go.id 



Sumber: www.dikti.com, diakses 17 Februari 2009 

Gambar 6.2 Situs statis DIKTI 


■ > 0#jidiHii4J Mfl^JIU f litre* 


Efa i*~i t+f&y fit***** g-t 

^ ^ @ <^p £ | J 


r ^ jj nr Am! Hab'fkKc WEijtf . ...j Wife-', Moll *r Jw. 



VltS IJlcjAcd 


lOi 


Education 


■ Educaton 

* tttftfnxkyitt TcKfwig Jfitn 

* Indonesia EauCWtfi 

* Mala/sia Schools 

* Jakarta Teaching Jean 



WMUUMiLilJ 


* 3.5! rtoelE- 

* Indonesia hotair 

* Jakarta Hotels 



* TsunsnlRetaf 

* TSLmaim&sMIro 

* Tsuim** Vfcflna 

* Ctorsade CoriiiajtHjns 



* ndflflesls 

* rndwiesia Flowers 

* Sarongs 

* Uddrasla DNng 


i* |(5 x 


O 


«_ ► , >■ 


Sumber: www.depdiknas.com, diakses 17 Februari 2009 
Gambar 6.3 Situs departemen pendidikan nasional 


12 6 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelasIX 



































































2. Situs Dinamis 

Situs ini dapat menampilkan informasi berbeda kepada pengguna yang 
berbeda pula. Namun, pengguna pun masih secara pasif menerima informasi 
yang dipaparkan. Misalnya, ada situs yang dapat menyapa pengguna dengan 
nama pengguna pribadi. Contoh: Situs Yahoo!Mail mail.yahoo.com dimana 
tiap pengguna yang login disapa dengan nama sesuai nama login pengguna. 


O Vflbool Hail: Ttip toil wrb fraic d emaill Mo/iilci f ircfai ^ f f3 |Jt. 



Sumber: www.login.yahoo.com, diakses 17 Februari 2009 
Gambar 6.4 Situs dinamis Yahoo!Mail 


3. Situs Interaktif 

Situs ini memungkinkan pengguna berinteraksi secara aktif dengan 
situs. Misalnya ada situs e-commerce dimana pengguna dapat secara aktif 
memilih barang yang ingin dibeli, lalu membayar secara online. Contohnya, 
http://www.glodokshop.com/; http://www.bukukita.com/; dan lain-lain. 


' G.lndahii!inp.ccHn Bigeil f Icclramci Online iliMi’ 1 C.til [(IjEiS3 J3 Mojilla f irefoK 


E,fc L* t*- rtpii'Y goctmskj 'otic 


SjC - 




TP* 


r^Glodok Shop&n 

T «i»djvinn witnlafv ^ 


Se. 17 Ftmian iW 
Kurs HSJ SC. 15.200 


r* •- 




021-5695-9333 

?4RJ W 



as HYPEftSTOHEI 


aniiiJ.CbcttEhcp.wm 
Mega itcti *tKtai 1 dan 
i ■ ■ni pcnri ha 1 srg um 
den.j.jp', ■ r a , .j di a*® 
HMctrank torts 
I -iV pmhJ riMp.i k-dr'iT 


Info Pembahan! 

Wnb Updated ImyiW 


2009'02* 17 

} PC Unitor Di.iq 
J, PC Mimiltr a.ftq 


Gambar 6.5 


7poin Pas tit 5jam Terkirim! 


rpjiir f iw rw o #iim 



sMIinMnfc/antffsfflf I f<t LJtt 


QURNirEL 



Login “£* 

Effkd 

; 

.ipA* ' i h (hrt 


DAf IAR BELAfNJA 


Vhowkh*i («4 
Ei¥ipLv_ 


raw 

■-M* RHi^l^iiJun fcjrt*imC L 
lunrli' jAjl aufl ' tOtr 


&L A! 


eocioiw 


eeno, 


\ mmm e*«no 



H^ny.n 

*849 


- - x 




3 


Sumber: www.glodokshop.com, diakses 17 Februari 2009 
Situs interaktif glodokshop 


Bab 6 Situs-Situs Informasi di Internet 127 


















































Sumber: http://www.bukukita.com/, diakses 18 juni 2009 
Gambar 6.6 Contoh situs interaktif toko buku online 


PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Sebutkan ragam situs yang ada! 

2. Berilah contoh situs statis! 

3. Berilah contoh situs dinamis! 

4. Kunjungi situs toko buku online, cari tahu bagaimana cara dan 
syarat-syarat membeli buku secara online! 

5. Apa bedanya situs dinamis dan situs interaktif? 

B. Mengakses Situs untuk Memperoleh Informasi 

Internet memiliki beberapa layanan yang memungkinkan pengguna 
mengunjungi situs-situs yang ada dengan mudah dan cepat secara online. 
Nah, di subbab ini kita akan menjelajahi beberapa situs yang bermanfaat 
dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. 

1. Situs Pendidikan dan llmu Pengetahuan 

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat di zaman sekarang. Bila 
kita tidak mengikuti, dapat dipastikan ilmu yang kita punya akan tertinggal 
jauh. Oleh karena itu, agar tidak tertinggal jauh dalam mengikuti perkem¬ 
bangan ilmu pengetahuan, kalian dapat mengunjungi situs pendidikan dan 
ilmu pengetahuan. Dengan mengunjungi situs pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, kita dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. 


12 8 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelas IX 



















































Selain itu kita dapat memperoleh informasi tentang lembaga-lembaga pendidikan 
atau informasi tentang beasiswa. Contoh situs pendidikan yang dapat kalian 
kunjungi yaitu situs-situs e-learning suatu sekolah misalnya http: / /e-lite.smpn2- 
sbp.sch.id. Atau situs -situs yang lainnya seperti http://www.pendidikan.net/ 
, http://eduarticles. com/. Adapun contoh situs lembaga pendidikan yang dapat 
diakses contohnya http://www.institutteknologibandung.com/. 



Sumber: http://e-lite.smpn2-sbp.sch.id/, diakses 18 Juni 2009 
Gambar 6.7 Situs pendidikan e-learning suatu SMP 



Gambar 


Sumber: www.pendidikan.net, diakses 26 Januari 2009 
6.8 Situs pendidikan tentang informasi beasiswa http://www.pendidikan.net/ 


Bab 6 Situs-Situs Informasi di Internet 129 













































































'■ - * 1 2 unm ulMiMtegJ ban dung, eon Us/llli * 



2 r> x 

fto 6dt vte* Hgwy [oda Hdp 



o 


j’ ► it’ 


Ikl 


C OjUijTm.-. J FmiMM U WWW h**«it(* U "rt^4>Wki | ’4Hbn 





Mndvvn ^iniri Mnnl^igr 


[S 


Tmir Itilcffi iimi lit M. mb. 

1 )M tifrc ft Wfdtari ddruT 
Qc^m wrdw fMtVL vM^n «. 

! rrjLr fj !u itLrT-r rmn :t rjt iffijt: 

«t.phiti? l^rowft- Or* tat tegtf 
!■*£■ "*h r .!rt (b-Ltmt. 


Nl; lirmr. vi-g 


C« 0«O J* WV-ii | ^-rLH*; 


Sumber: www.institutteknologibandung.com , diakses 26 Januari 2009 
Gambar 6.9 Situs lembaga pendidikan http://www.institutteknologibandung.com/ 


Di bawah ini diberikan contoh cara membuka sebuah situs pendidikan 

untuk mencari informasi artikel tentang pengetahuan komputer. 

Langkah-langkahnya, yaitu: 

1. Bukalah browser Internet Explorer atau Mozilla Firefox 

2. Ketikkan alamat situs pendidikan yang kalian kunjungi di address 
bar (jika kalian menggunakan browser Internet Explorer), atau ketik 
kata kunci "situs pendidikan" di search engine Google (jika kalian 
menggunakan browser Mozilla Firefox), kemudian tekan enter. 


etox - Mozilla Mretox 


okmarks Tools Help 


(it 


http: //www. google. co. id/f iref ox?client=f iref ox-a&rls=org. mozilla: en-US: official 


ft 


«G Free Hotmail [_] Windows Marketplace j DikBud : Pendidikan & ... /j Windows Media j Windows 
Bloa Teriemahan Direktori selenakapnva ▼ 



Googk 


<^Tiitus pendidikan 


Telusuri: kj web O laman dari Indonesia ® Kustom 


Penelusuran Laniutan 

Preferensi 


Telusuri dengan Google 



Anda suka Firefox? Kami mengandalkan anda untuk berbagi cerita ke seluruh dunia. 
Temukan berbaaai cara untuk membantu vana lain ! 


Sumber: Print screen browser Mozila Firefox, diolah 26 Januari 2009 
Gambar 6.10 Tampilan halaman pertama browser Mozila Firefox 


130 


TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 
















































3. 


Akan tampil beberapa web situs pendidikan seperti di bawah ini 


'> situs pendidikan - Telusuri dengan Google - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks lools Help 


0C*' C X to (ii 


http: //www. google. co, id/search?dient=f iref ox-a8ds=org. mozilla%3 Aen-US%3 Aof f icial&channel=s&hl=id&q=siti 


A i Most Visited C Customize Links c : ree Hotmail j Windows Marketplace [_2 DikBud : Pendidikan &.... J Windows Media j Windows 
Web Gambar Grup Buku Blog Teriemahan Gmail selenakapnva ▼ 


Google 


situs pendidikan 


Telusuri 


Telusuri: O web O laman dari Indonesia © Kustom 


Penelusuran Laniutan 

Preferensi 


Web Urutan 1 - 10 dari sekitar 2,560.000 h 

Pendidikan Network Indonesia - Informasi Pendidikan Beasiswa Forum ... 

Pendidikan Network berdiri dari 33+ situs dasar (lihat di sini). Tetapi kami mempunyai lebih 
dari 70 situs dan domain yang forwarding khusus pendidikan. ... 

SMP - Departemen Pendidikan - Jurnal Pendidikan - SMU 

pendidikan.net/- Tembolok - Halaman sejenis 

e-SmartSchool - Situs Pendidikan Indonesia 

Situs pengetahuan untuk anak. Berisikan pengetahuan umum, komputer, cerita dan bank 
soal. 

www.e-smartschool.com/ - Tembolok - Halaman seienis 

Situs Pendidikan Indonesia... e-SmartSchQol.com 

Ayo... Cegah Penyakit DBD. Penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan 
oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Nyamuk umumnya hidup dan berkembang ... 
www.e-smartschool.eom/PNU/003/PNU0030009.asp - Tembolok - Halaman seienis 
Hasil temuan lainnva dari www.e-smartschool.com » 

Edu-articles.com - Situs Pendidikan Indonesia 

education articles, free articles, artikel, pendidikan, gratis, artikel beasiswa, scholarship 
articles,weblog, blog, .informasi beasiswa, artikel komputer, ... 
edu-articles.com/ - Tembolok - Halaman seienis 

Sumber: http://www.google.co.id , 18 Juni 2009 
Gambar 6.11 Tampilan halaman web situs pendidikan. 

4. Pilihlah situs pendidikan Indonesia...e-smartschool.com maka 
akan tampil web e-smartschool.com seperti di bawah ini. 


*-) situs pendidikan - Telusuri dengan Google - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


0D- c x 




(it 


http://www. google. co. id/search?dient=f iref ox-a&rls=org. mozilla%3Aen-US%3 Aof ficial&channel=s&hl=id8y 


£ I Most Visited CL Customize Links CL Free Hotmail [j Windows Marketplace _| DikBud : Pendidikan & ... j Windows Media _j Windows 
Web Gambar Grup Buku Blog Teriemahan Gmail selenakapnva ▼ 


Google 


situs pendidikan 


Telusuri 


Penelusuran Laniutan 

Prefetensi 


Telusuri: O web O laman dari Indonesia ® Kustom 


Web Urutan 1 - 10 dari sekitar 2.560,0 

Pendidikan Network Indonesia - Informasi Pendidikan Beasiswa Forum... 

Pendidikan Network berdiri dari 33+ situs dasar (lihat di sini). Tetapi kami mempunyai lebih 
dari 70 situs dan domain yang forwarding khusus pendidikan. ... 

SMP - Departemen Pendidikan - Jurnal Pendidikan - SMU 
pendidikan.net/ - Tembolok - Halaman sejenis 

e-SmartSchool - Situs Pendidikan Indonesia 

Situs pengetahuan untuk anak. Berisikan pengetahuan umum, komputer, cerita dan bank 
soal. 

www.e-smartschool.com/ - Tembolok - Halaman seienis 

Situs Pendidikan Indonesia... e-SmartSchool.com 

Ayo... Cegah Penyakit DBD. Penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan 
oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Nyamuk umumnya hidup dan berkembang ... 
www.e-smartschool.eom/PNU/003/PNU0030009.asp - Tembolok - Halaman seienis 
Hasil temuan lainnya dari www.e-smartschool.com » 

Edu-articles.com - Situs Pendidikan Indonesia 

education articles, free articles, artikel, pendidikan, gratis, artikel beasiswa, scholarship 
articles,weblog, blog, .informasi beasiswa, artikel komputer, ... 

edu-articles.com/ - Tembolok - Halaman seienis 

Sumber: http://www.google.co.id, 18 Juni 2009 
Gambar 6.12 Tampilan beberapa situs pendidikan. 


Bab 6 Situs-Situs Informasi di Internet 


131 















































































5. Arahkan kursor pada tab Pengetahuan Umum kemudian klik. 


'> Situs Pendidikan Indonesia... e-SmartSchool.com - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


0 X fjij ( H http://www.e-smartschool.com/PNU/003/PNU0030009.asp 

ft-IE 

-fl.1 Most Visited [j Customize Links (2 Free Hotmail [2] Windows Marketplace [2] DikBud : Pendidikan & ... |_2 Windows Media [2 Windows 




|(l>enc 


Menu Utama If Pengetahuan Umum \ Penyakit DBD 



fr- Alam Semesta 
- KOMET 

- Tata Surva 

- Bulan 

- Lapisan 0;on 

- Apakah Galaksi Hu ? 

- Asteroid dan Meteor 

- Menaenal Planet 

Merkurius 

- Planet Kecil Mirto Bumi 

- Menaenal Satuan 
Jarak dalam Astronomi 

- Banana putih : umbi 

seribu khasiat 

- Rasi bintana 

- Warna-iAiarni pelanai 

- Tokoh-Tokoh 
Astronomi 

- Kekuatan petir vana 

tersembunvi 

- Baaaimana awan 

terbentuk ? 

- Sejarah Astronomi 

- Menaenal Bintana 

- Baaaimana Embun 

Terjadi? 

- Cahava. penerana 

kehidupan manusia 



Ayo... Cegah Penyakit DBD 

Penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

|gigitan nyamuk Aedes Aegypti, Nyamuk 
umumnya hidup dan berkembang biak 
ditempat-tempat genangan air. Terutama 
pada saat musim hujan, kita harus waspada 
dan berusaha agar tidak adanya genangan 
air yang tidak mengalir. Genangan air 
tersebut misalnya saja terdapat pada got 
'atau selokan yang airnya tidak mengalir 
dikarenakan tersumbat oleh sampah-sampah, ban-ban bekas, kaleng 
bekas dan masih banyak lagi tempat yang ditinggali oleh nyamuk. 

Data dari Departemen Kesehatan menunjukkan hingga awal maret 
2004, jumlah penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) mendapai 
19.150 orang, dengan 338 orang di antaranya meninggal dunia 
(sumber: Kompas, 02 maret 2004). Karen anya mari kita sama-sama 
mencegah menyebarnya penyakit demam 
berdarah di daerah kita masing-masing 
dengan berbagai cara/penerapan. Mungkin 
penerapannya tidak dengan satu metodei 
karena berkaitan dengan budaya masing- 
masing. Bantuan sosial dan masalahl 
partisipasi masyarakat sangat berperan. 

Misalnya penerapan di kota Purwokertol 
yang penduduknya sekitar 100 ribu orang, **** 
sejak tahun 1998 hingga sekarang memiliki nilai nol dalam hal 
tariannkitnwa flR dikaranakan arianwa sustam mnnitnrinn iantik riamam 



Done 


Gambar 


Sumber: http://www.e-smartschool.com, 18 Juni 2009 
6.13 Tampilan halaman pertama e-smartschool.com. 


6. Di pojok kanan atas pilih rubrik pengetahuan komputer 



Sumber: Sumber: http://www.e-smartschool.com, 18 Juni 2009 
Gambar 6.14 Tampilan halaman e-smartschool.com. pilihan rubrik. 


132 


Teknologi hrformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 





















































































7. Tampak beberapa artikel. Pada kotak subrubrik ada beberapa rubrik 
yang bisa kalian lihat. Misalnya pilih perangkat lunak dan pilih membuat 
email gratis 



Sumber: Sumber: http://www.e-smartschool.com, 18 Juni 2009 
Gambar 6.15 Tampilan halaman e-smartschool.com. subrubrik perangkat lunak. 

8. Tampil rubrik membuat email gratis, yang memuat tentang langkah- 
langkah pembuatan. 


Ila Firefox 


nartschool.com/pnk/003/PNK0030015. asp 


ft - 




Yahoo 


indows Marketplace /] DikBud : Pendidikan & ... / Windows Media j Windows 

Komputer 

Menu Utama | Pengetahuan Komputer | Membuat email 


e 

>~v! 

f*mar 

Pchool 



r 


Sub Rubrik 


P- Sejarah Dan 
Penaenalannya 

- Komputer AJat Serba 

Bisa 

- Manfaat dan 
perkembangan Internet 

- Menaenal Buku 
Elektronik fE-bookt 

- Bill Gates Si Raja 

Software 

- Linus Si Pencipta 

Linux 

- Langkah-langkah 

Momhi lot Wnmon-aMci 


Membuat email gratis 


Hari gini belum punya email? Apa kata dunia? Ya, kata-kata tersebut seperti 
iklan ya... Tetapi memang benar, bahwa dalam era serba digital saat ini 
dibutuhkan kecepatan dan efisiensi waktu dan biaya. Nah, salah satu 
pemecahannya adalah dengan mempunyai email (elektroni mail) dalam bahasa 
Indonesia disebut juga surat elektronik. Dengan email, kita dapat 
mengirimkan file-file berupa gambar, teks, bahkan audio video. 

Saat ini ada beberapa website yang memberikan fasilitas membuat email 
gratis. Di antaranya adalah Yahoo dan Google. Dengan akun email di yahoo 


Sumber: Sumber: http://www.e-smatschool.com, 18 Juni 2009 
Gambar 6.16 Tampilan rubrik membuat e-mail gratis. 


Bab 6 Situs-Situs Informasi di Internet 133 





















































la Firefox 


■iartschoo]. c0m/pnk/OO3/PNKOO3OO 15, asp 



Sumber: Sumber: http://www.e-smartschool.com , 18 Juni 2009 
Gambar 6.17 Tampilan halaman e-smartschool.com. tentang langkah-langkah membuat e-mail 
gratis. 


9. Kalian juga dapat memilih artikel-artikel lain yang kalian inginkan di 

kotak subrubrik. Cobalah lebih lanjut 

Nah, kalian sudah mengetahui langkah-langkah membuka suatu si¬ 
tus pendidikan, bukan? Jika kalian mengalami kesulitan dalam kegiatan 
belajar atau mendapat tugas-tugas sekolah, kalian bisa langsung membuka 
situs-situs pendidikan yang ada. Selain e-smartschool.com, kalian juga 
dapat mencari informasi-informasi yang kalian butuhkan misalnya di 
http://wikipediaindonesia.co.id atau situs yang lain. Situs-situs pendidikan 
akan membantu kalian mendapatkan banyak pengetahuan. 


134 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 




















































































2. Situs Sosial Keagamaan 

Selain lembaga pendidikan, lembaga sosial dan keagamaan juga banyak 
yang membuat situs. Situs ini melayani masalah-masalah sosial, konsultasi 
hukum dan agama, atau terkait dengan agama. Contoh situs sosial 
keagamaan http://www.mui.com, atau http://www.syariahonline.com , http:/ 
/www.eramuslim.com. Adapun cara mengakses situs ini sama dengan 
cara mengakses pada situs-situs pendidikan. 



Sumber: www.mui.com, diakses 17 Februari 2009 

Gambar 6.18 Situs sosial keagamaan 



Sumber: www.eramuslim.com, diakses 17 Februari 2009 
Gambar 6.19 Situs sosial keagamaan 


Bab 6 Situs-Situs Informasi di Internet 135 



























































































3. Situs Berita 

Agar tidak ketinggalan informasi, kalian perlu membaca berita. Kegiatan 
membaca berita dapat kalian lakukan melalui media massa atau melalui 
situs berita secara online. Jika dibandingkan dengan media massa, media 
online (situs berita online) memiliki kelebihan, karena berita yang disajikan 
pada publik lebih cepat diterima (dibaca) dalam waktu yang cukup singkat 
antara suatu peristiwa dengan proses pemberitaannya ke publik. 

Situs berita ada banyak di internet. Beberapa diantaranya http://www. 
republika.com /, http://www.mediaindonesia.com /, http://www. 
Iiputan6.com/. Adapun cara mengaksesnya sama dengan langkah-langkah 
mengakses situs-situs pendidikan yang telah kalian pelajari sebelumnya. 
Coba tengok kembali uraian tentang situs pendidikan. 



Gambar 6.20 Situs berita 


Sumber: www.republika.co.id, diakses 17 Februari 2009 



Gambar 6.21 Situs berita 


Sumber: www.liputan6.com, diakses 17 Februari 2009 


136 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 







































































4. Situs Pemerintahan 

Pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia sekarang ini telah banyak 
yang mempunyai situs pemerintahan. Situs pemerintahan ini biasanya 
menyajikan dan berisi kebijakan-kebijakan pelayanan publik dan masalah 
yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu, jika kalian membuka suatu situs 
pemerintahan, perkembangan suatu daerah dapat kita ketahui. Situs-situs 
pemerintahan di Indonesia biasanya ditandai dengan nama domain go.id. 

Selain dapat membuka situs-situs pemerintahan, kalian juga dapat 
membuka situs lembaga-lembaga pemerintahan atau departemen- 
departemen. Berikut ini contoh situs pemerintahan kota dan daerah dan 
situs lembaga-lembaga pemerintahan dan departemen-departemen. 

a. http: / / www.yogyakarta.go.id 

b. http:/ / www.jakarta.go.id 

c. http:/ / www.kalteng.go.id 

d. http:/ / www.bappenas.go.id 

e. http: / /www.bps.go.id 

Cara akses situs-situs tersebut sama dengan langkah-langkah 
mengakses situs pendidikan, yang telah kalian pelajari sebelumnya. 


Kl JcikdMa Mozitla Fircfox 


okmarfa Tods Help 


Li 





rad ill Window Myfeotpfara u Wi>ud - Jj Windows Meda lJ Window* 



lirjfoitflrkini 


ft Lagi,. LaKyi K&r 5<ep D&ons«ny«i 
ft 2009,. Eangun Tiga Ry Over 
* QKtTetfmsHfcatiAlat tfenit &4f<J 

Tiuff jutan OiusiAan Turun 10,33 PeriOn 
ft Apr I, Sakran At dan AkanD&eri* 
ft 30Pir&*n JadanRusak 
ft 100 Asoma Dukung Pengati* an Jam Wwuk 
►fan* or 


^pelayanan* 

H forga Jatiirta 


ftyte Angkvtan Kota, Kaau g* (kk), 

Pembuatan Passport, Busway, Pengij'usan 

eae 


lni?in Berbisnts 

Pafric Makanan. & Mrajnen, Daftar 

* ft PoruSaKaan, Usaha ASmg, Hukjfii & Regulasi 


But an War a* Jakarta 

,'jjrt Pmdah ke Jakarta, Pengurusan Ezio menetap, 
V'!? Erfus Percari kerja, kesetrpatan Berks tr, 
Infer inTempat Bela|ar 


Lagi, 2S Laban KBT Siap 
Dikon&iriydii 

Terganiafnyapemtiaiyflran ganti rugi 
lahan KanaHSafijr Timur (KBT), 
utamartya karena adan/A beberapa 
lafiasn yang masfri btrsangfcrta dan 
harms di«isifiyMi. Hrjjga bar n r* * PanAia Ptngadaan Tana*i 


® Download T erkini 

* Patokan Harga SaUisn Barang BxJang Pekeriaan 
Tcfcnotagi Informal khusus Ferangha* kecaS, 
Peranqkat Lmaik dam Perangkat Jar rtgan KcbJtuhan 
Pttn.Prdv. DKI Jakarta Juk 2003. {HAQSA 5AJWW U 
2008] 0 


dari meja gubornur 


’t*. Ana vano Menai-ik E jj Jakarta 


Lofcan Wisata 
Museum 
Taman kota 
Pusat Belanja 
Tempat tifctran 
Sarama Qfahraga 
Peta Jakarta 
kuJrrtr 
TrAnsportMi 
Hotel 


Inform asi Lclonq 

E-Armourrcement OKI Jakarta 



I Invest6 Per dagarrjan 
^ Perisran Usah* 

Parneran 

Statist* 

Bark 

O FaiAtM 5Q5*Sl 
PfrrKfcikan 
ke<enagakj(i)»ri 
Lay.snari fenduduk 


Selamat Tahun Ear u 2009. 
'jubermur MCI Jakarta berharap 
tfen^an tahtn yang baru wargj 
Jakarta akan meJoito semangat 
baru tfalam menyortgayig mas* 
depart yang )eU> ba* lagi 

PembartQLriim 
Prof f Guberrun 
Profil WafcJ fidberrmr 


[nstansl Pemermta^an 

StruHur Orgam»S«Pemeririt4h3rt 

ftencane $trategis 

Paraturan £s Perundangan 

PITIk Pemermtah ProvtrtstiHCE Jakarta 

t/isual & sms 


Info Lain Lrintas 

Jargon sarroar anda ter febak 
kernotitan., dapatkan rtfo LALIN 
terupdate dsirt 

video J^k^ru 

Cuplikan penstivja per*mg yang 
terjedi di kota fi , 




Sumber: www.Jakarta.go.id, diakses 17 Februari 2009 
Gambar 6.22 Situs pemerintahan kota Jakarta. 


Bab 6 Situs-Situs Informasi di Internet 137 

















































Sumber: http://www.bappenas.go.id, diakses 19 Juni 2009 
Gambar 6.23 Situs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 


PELATIHAN 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Kunjungilah situs berikut http://www.edu-article.com 

Carilah informasi dengan memilih option Categories lalu pilih artikel 
bebas. Selanjutnya ambillah artikel yang menurut kalian menarik. 
Copy ke dalam program MS.Word dan cetaklah. Hasilnya kumpulkan 
pada guru TIK kalian! 

2. Kunjungilah situs berita apa saja yang kalian ketahui alamatnya. 
Kemudian carilah berita teraktual, dan copy ke dalam program MS 
Word dan cetaklah. Hasilnya kumpulkan pada guru TIK kalian! 

3. Carilah alamat-alamat situs pemerintahan sebanyak-banyaknya 
melalui search engine Google! 

4. Setelah mengujungi situs pendidikan, menurut pendapat kalian manfaat 
apa saja yang kalian peroleh dari situs-situs pendidikan yang ada? 

5. Bagaimana pendapat kalian tentang manfaat situs berita online? 
Bandingkan kekurangan dan kelebihan dengan media cetak! 

MANFAAT PELAJARAN INI 

( \ 

Kalian telah belajar mengenal dan mengakses beberapa macam 

situs. Banyaknya situs membantu mempermudah pengguna internet 
untuk mencari informasi apapun sesuai dengan keinginan mereka. 

Kalian jangan mau ketinggalan dengan pengguna internet yang 
lain. Mulai sekarang, coba kalian kunjungi situs-situs yang ada. Carilah 
sebanyak mungkin informasi di internet. Tetapi perlu diingat, 

V___ ) 


138 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 

































r ; \ 

perhatikan manfaat dan kerugian yang akan kalian dapat dari situs 
yang kalian kunjungi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kalian tidak 
membuang waktu dan biaya secara percuma hanya untuk mencari 
dan mendapatkan informasi yang tidak berguna bagi kalian. 


RANGKUMAN 

■ Situs statis adalah situs yang berupa pemaparan informasi. Contohnya, 
situs Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yaitu www.dikti.org. atau 
situs Depdiknas yaitu www.depdiknas.com 

■ Situs dinamis adalah situs yang menampilkan informasi berbeda 
kepada pengguna yang berbeda pula. Contohnya, situs YahoolMail. 

■ Situs interaktif adalah situs yang memungkinkan pengguna ber- 
interaksi secara aktif dengan situs. Contohnya, http://www.glodokshop. 
com , toko buku online seperti http://www.bookoopedia.com, http:// 
www.bukabuku.com, http://www.kutukutubuku.com 

■ Contoh situs pendidikan dan ilmu pengetahuan antara lain http:// 
www.pendidikan.net,http://www.edu-articles.com/, dan lain-lain. 

■ Contoh situs lembaga-lembaga pendidikan antara lain http:// 
www.institut.teknologibandung.com/. 

■ Contoh situs sosial keagamaan antara lain http://www.mui.or.id, 
http://www.syariahonline.com, http://www.eramuslim.com. 

■ Contoh situs berita antara lain http://www.republika.com/, http:/ 
/www.mediaindonesia.com/, http://www.liputan6.com/. 

■ Contoh situs pemerintahan antara lain http://www.yogyakarta.go.id, 
http://www.jakarta.go.id, http://www.kalteng.go.id 

■ Contoh situs lembaga-lembaga pemerintahan dan departemen-depar- 
temen antara lain http://www.bappenas.go.id, http://www.bps.go.id 


UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Situs yang hanya memaparkan informasi sehingga pengguna hanya 
bisa membaca layanannya termasuk dalam .... 

a. situs dinamis c. situs interaktif 

b. situs statis d. situs pendidikan 

2. Contoh yang termasuk situs dinamis adalah .... 

a. www.dikti.org c. http://www.glodokshop.com 

b. mail.yahoo.com d. http://edu-articles.com/ 

3. Situs yang memungkinkan penggunanya berinteraksi secara aktif 
dengan situs termasuk ragam situs .... 

a. pendidikan c. pemerintahan 

b. dinamis d. interaktif 


Bab 6 Situs-Situs Informasi di Internet 139 







4. Contoh yang termasuk situs interaktif adalah .... 

a. www.glodokshop.com c. mail.yahoo.com 

b. www.dikti.org d. www.pendidikan.net 

5. Kita dapat memperoleh informasi tentang beasiswa melalui .... 

a. situs pemerintahan c. situs pendidikan 

b. situs berita d. situs sosial keagamaan 

6. Situs yang menginformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah 
dan layanan publik biasanya ditandai dengan nama domain .... 

a. .com c .go.id 

b. .co.id d. .ac.id 

7. Bila kita mengunjungi situs dengan alamat http: / /www. eramuslim. 
com, kita akan dapat memperoleh manfaat informasi di bidang .... 

a. pendidikan dan ilmu pengetahuan 

b. pemerintahan 

c. agama 

d. politik 

8. Situs yang menyediakan layanan informasi seperti media massa 
namun secara online adalah .... 

a. http: / /www.mediaindonesia.com 

b. http://www.bappenas.com 

c. www.dikti.org 

d. http:/ /www.obengware.com 

9. Situs berita online memiliki kelebihan sebagai berikut, kecuali .... 

a. lebih cepat diterima c. murah 

b. waktu cukup singkat d. mahal 

10. Situs yang bersifat komersial biasanya dengan nama domain .... 

a. .go.id c. .edu 

b. .com d. .or.id 

B. Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Apakah yang dimaksud situs statis? 

2. Sebutkan contoh situs-situs pendidikan! 

3. Jelaskan keuntungan adanya situs pemerintahan! 

4. Bagaimana car any a untuk mengakses sebuah situs? 

5. Sebutkan contoh situs sosial keagamaan! 

KREATIVITASKU 

( ' x 

Coba bukalah situs kota kelahiran kalian. Jika tidak ada, bisa diganti 
dengan situs ibukota provinsi dimana kalian tinggal. Lalu ambillah 
sebuah artikel mengenai perkembangan kota kalian tersebut! Cetaklah 
artikel yang kalian dapatkan tersebut, dan kumpulkan pada bapak/ 
ibu guru TIK kalian. 

v_ J 


140 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 







Materi Pengayaan: 
Program Presentasi 


Bab 




Sumber: www.apikescm.ac.id ,, diakses 19 Februari 2009 
Gambar 7.1 Presentasi dengan menggunakan program PowerPoint 


Kata Kunci 



■ animasi 

■ PowerPoint 


■ multimedia 

■ program presentasi 




J 


13alam bab-bab sebelumnya, kalian telah mempelajari dasar-dasar 
internet dan penggunaan internet untuk memperoleh berbagai informasi. 
Perkembangan teknologi yang semakin maju, menuntut kita untuk dapat 
mengikutinya. Oleh karena itu, pada bab ini kalian akan diperkenalkan 
dengan program Presentasi Microsoft PowerPoint yang didukung dengan 
pengenalan multimedia seperti membuat animasi dengan efek suara atau 
menambahkan efek video dan gambar pada slide-slide presentasi. Wah, 
sepertinya menarik bukan? Penasaran? Ikuti pembahasan materi pengayaan 
berikut untuk menambah pengetahuan dan kemampuan kalian. 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 141 















Pada bab ini, kalian akan belajar menggunakan aplikasi presentasi. 
Dalam menyampaikan sebuah presentasi, biasanya kita menggunakan 
Overhead Projector (OHP). Seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi, penggunaan OHP mulai digantikan oleh komputer dan LCD 
Projector. Perangkat ini bertujuan memberi kemudahan kepada pengguna 
dalam menyampaikan sebuah presentasi. Untuk membuat naskah 
presentasi tersebut, digunakan perangkat lunak presentasi. Keuntungan 
dari penggunaan perangkat ini adalah memudahkan dalam mengedit atau 
mengubah naskah presentasi. Berikut ini macam-macam perangkat lunak 
presentasi yang banyak digunakan, antara lain PowerPoint, OpenOffice 
Impress, StarOffice Impress, Presentation X3, dan KPresenter. 

A. Macam-Macam Aplikasi Presentasi 

1. Microsoft PowerPoint 

Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah 
program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft 
di dalam paket aplikasi Microsoft Office, selain Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Access, dan beberapa program lainnya. 

PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi 
Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem 
operasi Apple Mac OS, meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di 
atas sistem operasi Xenix. Dimulai pada versi Microsoft Office System 
2003, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint 
saja menjadi Microsoft Office PowerPoint. 

2. Open Office Impress 

OpenOffice.org Impress dari Sun Microsystem adalah suatu perangkat 
lunak untuk membuat presentasi-presentasi multimedia efektif. Presentasi- 
presentasi pada aplikasi ini akan tampil dengan seni klip 2D dan 3D, 
animasi, dan perlengkapan gambar. OpenOffice.org Impress mempunyai 
suatu cakupan yang lengkap dari gambar perlengkapan pembuatan dia¬ 
gram yang mudah dalam pembuatan. Fasilitas Animation dan Effects 
menghidupkan presentasi yang akan ditayangkan. Fontworks menyedia- 
kan huruf-huruf yang menarik format 2D dan 3D untuk gambar teks. 

3. Presentation X3 

Presentation X3 dari Corel Corporation mempunyai fitur lengkap yang 
diperlukan untuk menghasilkan sebuah usulan proyek, laporan-laporan 
dan demonstrasi-demonstrasi yang interaktif, presentasi-presentasi multi- 
media dan lain-lain. Presentation X3 memiliki kemampuan untuk meng- 
export file presentasi ke format PDF. 


142 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 


4. Star Office.org Impress 

StarOffice Impress dari Sun Microsystem adalah suatu perangkat 
lunak untuk membuat multimedia efektif presentasi yang tampil dengan 
seni klip 2D dan 3D, animasi, dan perlengkapan gambar yang lengkap. 
Perangkat lunak ini diluncurkan untuk menunjukkan animasi dan efek 
yang lebih menghidupkan sebuah presentasi, dilengkapi dengan berbagai 
jenis huruf 2D dan 3D, dan gambar-gambar 3D akan terasa lebih hidup. 
Selain itu, StarOffice Impress sebagai alternatif membuat presentasi karena 
perangkat lunak ini menggunakan kemampuan untuk membuat Flash. 

5. KPresenter 

KPresenter digunakan untuk membuat dan menyajikan presentasi. 
Dengan sejumlah fasilitas yang ditawarkan, KPresenter sudah dapat 
disejajarkan dengan Microsoft PowerPoint. Untuk sekadar informasi, de¬ 
veloper KDE (K Desktop Environment) sendiri selalu menggunakan 
KPresenter manakala harus memberikan presentasi tentang KDE. 

Karena memang dirancang untuk menjadi PowerPoint-nya KDE, maka 
dapat ditemui berbagai kemiripan antara KPresenter dan PowerPoint. 
Ini dapat menjadi keunggulan, terutama untuk memikat para pemakai 
PowerPoint yang ingin beralih ke lingkungan Linux. Dengan menggunakan 
KParts, aneka ragam teks, gambar, chart, dan file multimedia, dapat ikut 
memperkaya materi presentasi yang digarap dengan KPresenter. 

Salah satu fitur menarik dari KPresenter adalah menghasilkan slideshow 
dalam format HTML. Begitu sebuah presentasi telah selesai, dalam sekejap 
dapat dihasilkan versi HTML-nya yang cocok untuk di-upload ke website. 


B. Program Aplikasi Microsoft PowerPoint 

Microsoft PowerPoint 2003 merupakan alat bantu untuk membuat 
dan menyajikan presentasi. PowerPoint telah luas digunakan di seluruh 
dunia dan menyediakan banyak kemudahan untuk mendesain sekaligus 
menyajikan presentasi. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 12 
(Microsoft Office PowerPoint 2007), yang tergabung ke dalam paket 
Microsoft Office System 2007. Namun, dalam pembahasan ini, kalian akan 
belajar menggunakan PowerPoint 2003. 

Microsoft PowerPoint merupakan keluarga dari Microsoft Office. Bila 
kita menginstal Microsoft Office secara lengkap, PowerPoint akan secara 
otomatis terinstal. PowerPoint adalah aplikasi yang sangat powerful untuk 
membuat suatu presentasi. Kalian bisa membuat presentasi mulai dari 
awal atau menggunakan wizard yang telah disediakan. Dengan Microsoft 
PowerPoint yang didukung pengenalan mutimedia ini, kalian dapat 
merancang dan membuat presentasi yang lebih menarik dan profesional. 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 143 


1. Langkah Menjalankan PowerPoint 2003 

Sekarang, coba kalian belajar menjalankan aplikasi PowerPoint dengan 
mengikuti langkah-langkah berikut: 

a. Klik "Start" pada Taskbar kemudian arahkan mouse pada "Programs", 
selanjutnya pilih "Microsoft Office", lalu klik "Microsoft PowerPoint". 



j]*; 


-m -; 

' « Viid • 


TEGLIK Kf 



\k> Sit 

4 $ ****« u«kw» 

Q Ftm ACl&UNffltod B*i***fl 

y rt C'L/.irjT L m'. fWrwi 

tiCtitUrwi 

V j 

DuMErfrril 
M«i«!p kMni 
© WWowi-Mwia RtfiV 

H MdlHnMlMHlhi 
O F.5 
Q Hjft-r-rf* H 



’t. ■ Vihj 



53l 

o PmW 

T'araPKd 

HOWOH -■!: ■ t [■>!■ 1]' ***** 

: 


4-3X* PoiM tC 


IS 

Msbf isrifc# 6-n pprfwnr^l 

H fif <4c4» n 

£ Mofci ■PtwtotfM? 7J> 

O <***& 

__ Q Orw&Jt# v*» If 

I I a **» 

^_ 


4fl Pww4m !► 



1 1 gg, HfcjLrn:*1 Oftna Waul :tf] 


Sumber: Microsoft Office 2003 , diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.2 Menjalankan program PowerPoint. 


b. Di layar akan muncul sebuah slide yang masih kosong dari aplikasi 
Microsoft PowerPoint sebagai berikut: 


kHfrgval r flfi'mlPnilti I PrrvhMtoh ■ ) 


C*J |I* y-i lm».h hriv* [«k 

-j.- - 


I- iwipt! 


»*> JAtpw ( 2 ) 

, J 



(3 


OrLIrmttflfLri] 




Click to add title 


Click lo add subtitle 


.... © 
Office Online 


- ii.rp.1; Vj Hr.-Lr,:^ iVlir 

«4« 

- t*t lf-» IV r . 1 rpfi < 1 -U uu-ij 


wd*<l l?» I* 1 






Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.3 Tampilan awal PowerPoint. 


144 Teknologi Informasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 
































































Dari gambar tersebut, tampak bagian-bagian dari layar kerja Microsoft 
PowerPoint, sebagai berikut: 

1. Tittle Bar 

2. Menu Bar 

3. Toolbar Standard 

4. Toolbar Formatting 

5. Area Outline 

6. Area Slide 

7. Taskpane 

8. Tombol View 

9. Toolbar Drawing 

10. Status Bar 

Untuk mengetik materi yang akan dipresentasikan, maka kalian dapat 
langsung mengetik teks ke dalam area Slide dengan terlebih dahulu klik 
"Click to add title" atau "Click to add subtitle". 

Untuk menampilkan Slide ke layar penuh gunakan cara sebagai berikut: 

a. Tekan tombol F5 atau 

b. Klik Slide Show —» View Show atau 

c. Klik View —» Slide Show 


2 . 

a. 


Mengatur Slide Presentasi 

Mengatur Layout Slide 


:Slide Layout w X 



1) Klik menu "Format". 

2) Klik "Slide Layout". 

3) Klik "Pilihan Layout" pada Taskpane. 

4) Klik "Apply to selected Slide". 


Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 

Februari 2009 

Gambar 7.4 Tampilan layout Slide. 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 145 





















































































b. Memformat Background 

1) Klik Format —» Background 


^ Title of Slide 
* Bullet text 


apply I 



Cancel 


Prevw 



Automatic 

□ ■ ■ ■ □ 

■ ■ m 

More Cdors... 

Fill Effects... 


ster 


r — 

Background [x] 

1 a) Klik 

■ ■ 

- V 

ViiiJilkkiiiiiiiiiiJiiiiiuilkiMiJikkiiai ■ f 

| Background fl Apply ^ ^ 

b) Klik "Fill Effect". 


c) Atur setting background yang 
dikehendaki (Gradient, Texture, 
Pattern, Picture). 

d) Klik "OK". 

e) Klik "Apply/Apply to All". 


Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 

Februari 2009 

Gambar 7.5 Tampilan format background. 


C. 



Klik Format —» Slide Design 


: Slide Design ▼ x 

t ^J| Design Templates 

Color Schemes 

;.‘r Animation Schemes 

Apply a design template: 



u Browse... 


a) 

b) 

c) 


Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 

17 Februari 2009 
Gambar 7.6 Tampilan Slide Design. 


Mengatur Animasi Objek 

1) Klik menu "Slide Show". 

2) Klik "Custom Animations". 

3) Klik objek. 

4) Klik tombol "Add Effect". 

5) Klik kategori "Effect". 

6) Klik pilihan "Effect". 

7) Atur setting properties "Effect". 


Pilih salah satu desain yang di- 
inginkan. 

Klik "Apply to All Slides" apabila 
warna ingin digunakan untuk 
semua slide yang ada. 

Klik "Apply to Selected Slides" 
apabila model desain hanya ingin 
diberikan pada slide aktif saja. 



Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 

Februari 2009 

Gambar 7.7 Tampilan Custom 
Animation. 


146 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 

















































































d. Mengatur Efek Animasi Antarslide 


■ 

: Slide Transition 

Apply to selected slides: 


x 


No Transition 


Blinds Horizontal 


Modify transition 

Speed: 


Sound: 


Fast 


[No Sound] 


Loop until next sound 

Advance slide 

0 On mouse click 
] Automatically after 


1) Klik menu "Slide Show". 

2) Klik "Slide Transition". 

3) Klik pilihan efek pada "Apply to 
selected slides". 

4) Atur setting properties pada 
"Modify transition dan Advance 
slide". 



Apply to All Slides 




► Play 

Slide Show 


0 AutoPreview 


Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 

Februari 2009 

Gambar 7.8 Tampilan mengatur Efek Animasi 
Antarslide. 


e. Mengubah Efek Animasi 

Efek animasi yang telah diberikan pada suatu objek dapat diganti 
sewaktu-waktu. Berikut ini langkah untuk mengubah efek animasi. 

1) Klik efek animasi yang akan diganti dari daftar objek animasi. 

2) Klik tombol "Change". 

3) Pilih efek animasi baru. 



Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.9 Mengubah efek animasi. 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 147 





















































f. Menghapus Efek Animasi 

Menghapus efek animasi dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Klik salah satu efek animasi dari daftar objek animasi yang akan 
dihapus. 

2) Klik tombol "Remove". 



Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.10 Menghapus efek animasi. 

g. Menambahkan Lebih dari Satu Efek Animasi pada Satu Objek 

Salah satu kelebihan efek animasi pada PowerPoint adalah kemampuan 
untuk memberi lebih dari satu efek pada satu objek. Satu objek dapat 
diberi satu atau beberapa efek sekaligus. 

Berikut ini langkah-langkah untuk menambahkan efek animasi pada 
satu objek yang telah ada efek animasinya. 

1) Klik area kosong untuk menonaktifkan pilihan pada salah satu efek 
animasi. Langkah ini akan menampilkan tombol "Add Effect". Jika 
langkah ini tidak dilakukan maka tombol yang muncul adalah "Change". 

2) Klik atau aktifkan objek yang akan diberi efek animasi lagi. 

3) Klik "Add Effect". 

4) Pilih efek animasi yang diinginkan. 

Fasilitas ini memungkinkan kalian untuk mengombinasikan beberapa 
efek sekaligus. Misalnya efek Entrance dikombinasikan dengan efek Em¬ 
phasis, dan Exit. Namun tidak semua kombinasi menghasilkan efek yang 
baik. Seringkali pemilihan kombinasi yang tidak tepat akan menghasilkan 
efek yang berantakan. Dengan sering berlatih, kalian akan mengetahui 
kombinasi-kombinasi mana yang baik. 


148 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 
































































Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.11Menambahkan lebih dari satu efek animasi pada satu objek. 


h. Menambahkan Efek Suara pada Efek Animasi 

Setiap efek animasi menyediakan fasilitas untuk menambahkan efek 
suara. Suara dapat ditambahkan dengan cara sebagai berikut: 

1) Pilih salah satu efek animasi dari daftar objek animasi. 

2) Klik panah kecil yang ada di sebelah kanan efek tersebut. 

3) Dari menu yang tersedia pilih "Effect Options". 

4) Di bawah tulisan Enhancements, klik panah kecil yang ada di sebelah 
kanan Text box sound. 

5) Pilih suara yang sesuai dengan animasi, atau pilih "Other sound" untuk 
memilih suara dari folder/drive lain. 

6) Setelah selesai, klik "OK". 


Wave 


Effect | Tfnrjg | Text Anrraabon ] 
Erhoncements 
Sound 

After anrrutian 
Anrriate text: 


11 -XJ 



OK I Cancel | 


Sumber: Microsoft Office 
2003, diolah 17 Februari 

2009 

Gambar 7.12 

Menambahkan efek 
suara pada animasi. 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 149 










































































i. Menambahkan File Video 

1) Klik Insert pada Menu Bar lalu klik "Movies and Sounds" lalu pilih 
yang diinginkan. 

2) Setelah memilih file maka akan keluar kotak dialog apakah ingin movie 
langsung dijalankan atau harus diklik terlebih dahulu maka pilihlah 
sesuai kebutuhan. 



Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.13 Tampilan insert video. 

j. Menambahkan Gambar pada Slide 

1) Klik menu "Insert". 

2) Klik "Picture". 

3) Klik pilihan tempat gambar disimpan. 



Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.14Tampilan insert gambar. 


150 


Teknologi Informasi dan Komunikasi im tuk SMP/MTs Kelas IX 

















































































































































































































3. Hyperlink dan Action Button 

Di dalam Microsoft PowerPoint, hyperlink adalah suatu hubungan 
atau koneksi dari satu slide ke slide yang lain, suatu presentasi dalam suatu 
presentasi (grup), suatu halaman web atau ke suatu file. Suatu hyperlink 
dap at berupa teks atau sebuah objek, misalnya picture, grafik, shape, atau 
WordArt. Adapun Action Button adalah tombol siap pakai yang di sisipkan 
ke dalam slide presentasi dan dapat diberikan fungsi hyperlink di dalamnya. 

a. Membuat Hyperlink 

Membuat hyperlink ke dalam model custom show atau ke slide lain 
dalam satu presentasi. 

1) Seleksi teks atau objek yang akan difungsikan sebagai hyperlink. 

2) Klik Insert —» Hyperlink (Ctrl + K). 

3) Pada bagian Link to, klik Place in This Document. 

4) Kemudian lakukan salah satu langkah berikut: 

a) Link ke Custom Show: 

Di dalam daftar, pilih custom show yang ingin kalian gunakan. 
Klik "Show and return check box". 

b) Link ke slide lain dalam satu file presentasi: 

Di dalam daftar, pilih slide yang ingin kalian tampilkan. 

5) Klik "OK". 



Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.15 Tampilan hyperlink. 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 151 

























b. Membuat Action 

Menyisipkan pada slide single. 

1) Pilih slide yang ingin kalian berikan tombol aksi (action). 

2) Pada menu "Slide Show" pilih "Action Button" dan kemudian klik 
pilihan model tombol yang diinginkan, misalnya Home, Back or Pre¬ 
vious, Forward or Next, Beginning, End atau Return. 


0 Microsoft PowerPoint [Prnentdtionl] 


□ c£B<9 ft ' o . u n 

t* £•* Insert Format look St0o Show | Window WctieW 

*. T. ■ “ . i 

Outtn* SUn X 


KHwlfx 


JB . B / U 


Show 


A - ^Dqgn 7 

• x 


♦ Sbde layout 
Apply ifcdr Layout: 



Click to add notes 

tassr >| 

Otew * [ 4 AytoShapet * \ »DO_j40!i!D • ./ • A • S 

Skte t of 3 _Oceen 


Ent^ah (US] 


Sumber: Microsoft Office 2003 , diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.16 Tampilan Action Button 


~3 

~3 


r~ Play souxf; 

P 


"3 


OK 


CtKtl 


3) Klik pada area slide. 

4) Pastikan bahwa bagian Hyperlink to telah dipilih. Klik "OK" apabila 
menggunakan default setting yang ada. 

Menyisipkan pada setiap slide 

1) Pada menu "View", pilih "Master" dan kemudian klik "Slide Master". 

2) Pada menu "Slide Show" pilih "Action Button" dan kemudian klik pilihan 
model tombol yang kalian inginkan, misalnya Home, Back or previ¬ 
ous, Forward or Next, Begining, End atau Return. 

3) Klik pada area slide. 

4) Pastikan bahwa bagian Hyperlink to telah dipilih. Klik "OK" apabila 
menggunakan default setting yang ada. 

5) Klik "Close Master View" pada toolbar Master View. 


152 


Teknologi Informasi dan Komunikasi untukSMP/MTs Kelas IX 


























































































4. Menyimpan File 

a. Keadaan format default (presentation.ppt) 

1) Pada menu File, klik Save (Ctrl + S). 

2) Pada kotak File Name, ketik nama file kalian, misalnya LATIHAN 
DASAR. 

3) Klik tombol "Save". 



Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.17 Tampilan untuk menyimpan file 

b. Ke dalam format lain misalnya PowerPoint Show. 

1) Pada menu File, klik "Save As". 

2) Pada kotak File Name, ketik nama file kalian, misalnya 
PRESENTASI. 

3) Klik pilihan Desktop, untuk meletakkan file agar mudah diakses. 



Sumber: Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Gambar 7.18 Tampilan untuk menyimpan file di desktop. 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 153 





















































4) Klik tombol drop down pada Save as type, kemudian pilih format 
yang kalian inginkan dalam hal ini pilih PowerPoint Show. 

5) K lik tombol "Save". 


Bagaimana, menarik bukan belajar aplikasi PowerPoint dengan didukung 
pengenalan multimedia? Untuk mengasah pemahaman dan kemampuan 
kalian tentang aplikasi PowerPoint yang didukung pengenalan multime¬ 
dia, coba berlatihlah membuat presentasi seperti contoh di bawah ini. 


Siswa kelas IX SMP Negeri 80 Kotaku diberi tugas oleh guru 
TIK untuk mempresentasikan tentang kiat meraih sukses. Setiap siswa 
diminta untuk mempersiapkan materi presentasi tersebut dengan 
menggunakan fasilitas Microsoft PowerPoint. Materi yang akan 
dipresentasikan tersebut adalah: 


Slide 1 

Slide 2 
Slide 3 

Slide 4 

Slide 5 

Slide 6 

Slide 7 


SMP NEGERI 80 KOTAKU 

Jl. Slamet Riyadi No. 59 

7 MENTAL POSITIF 

UNTUK MERAIH SUKSES 

1. CITA-CITA YANG BESAR 
CITA-CITA ADALAH PELETAKAN BATU 
PERTAMA UNTUK MEMBUAT SUATU 
BANGUNAN YANG MEGAH 

2. PIKIRAN POSITIF PENGANTAR KESUKSESAN 
PIKIRAN ADALAH CAHAYA KEHIDUPAN 
YANG ADA PADA DIRI MANUSIA. 

3. PENGETAHUAN POSITIF DAN PRODUKTIF 
PENGETAHUAN ADALAH SYARAT MUTLAK 
YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP ORANG 
YANG INGIN MENJADI SUKSES. 

4. PERGAULAN YANG POSITIF 
BERGAULLAH SELALU DENGAN ORANG- 
ORANG YANG MEMILIKI KUALITAS MENTAL 
YANG POSITIF. 

5. DISIPLIN DIRI 

SEORANG PEMENANG AKAN 
MENGALAHKAN EGO DIRI SENDIRI ADALAH 
SEORANG YANG MEMILIKI DISIPLIN DIRI 
YANG KUAT. 


154 Teknologi Informasi dan Kom unikasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 



Slide 8 : 6. KEULETAN / KETEKUNAN 

SEORANG YANG SUKSES BERISI RANGKAIAN 
KETEKUNAN SEHARI-HARL 

Slide 9 : 7. PERCAYA DIRI SENDIRI 

SELALU PERCAYA DIRI DI MANA PUN BERADA 

Buatlah desain dan animasi sesuai dengan fantasi dan kreativitas 
kalian, dengan tetap memerhatikan materi yang akan disajikan. 


Contoh hasil presentasi 

Slide 1 Slide 2 


SMP NEGERI 80 

KOTAKU M 7 MENTAL POSITIF 

UNTUK MERAIH 

Jl. Slamei Riyadi No. 59 SUKSES 


Slide 3 


1. CITA-CITA YANG BESAR 

■ CITA-CITA ADALAH 
PELETAKAN BATU PERTAMA 
UNTUKMEMBUAT SUATU 
BANGUNAN YANG MEGAN 


Slide 4 


2, PIKIRAN POSITIF 

PENGANTAR KESUKSESAN 

■ PIKIRAN ADALAH CAHAYA 
KEHIDUPAN YANG ADA PAD A 
DIRI MAN US I A, 


Slide 5 


3. PENGETAHUAN POSITIF 
DAN PRODUKTIF 

. PENGETAHUAN ADALAH 
SYARAT MUTLAK YANG 
DIPERLUKAN OLEH SET1AP 
ORANG YANG INGJN MENJADI 
SUKSES. 


Slide 6 


4. PERGAULAN YANG POSITIF 


> BERGAULLAH SELALU 
DENGAN ORANG-ORANG 
YANG MEMIL1KI KUAL1TAS 
MENTAL YANG POSITIF. 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 155 









Slide 7 


Slide 8 


5. DISIPUNDIRI 


- SEORANG FEMENANG AKAN 
MENGALAHKAN EGO DIRI 
SENDIRI ADALAH SEORANG 
YANG MEMILIK! DISIPLIN DIR! 
YANG KUA.T. 


6. KEULETAN / KETEKUNAN 

- SEORANG YANG SUKSES 
BERISI RANGKAiAN 
KETEKUNAN SEHARf-HARI, 


Slide 9 


7, PERCAYA DIRI SENDIRI 

. SELALU PERCAYA DIRI 
Dl MANAPUN BERADA 


PELATIHAN 


Buatlah presentasi dengan soal di bawah ini. Rancanglah slide-slide 
sebagus mungkin, dengan menambah animasi, efek suara, dan gambar 
yang kalian sukai. Buatlah sekreatif mungkin, kemudian simpan dalam 
CD dan kumpulkan pada guru TIK kalian. 

Slide 1: CARA MENCEGAH PUTUS ASA 


Kegagalan seringkali membuat orang putus asa. Sifat putus 
asa inilah yang banyak membuat orang jadi tidak semangat, 
stress, gila bahkan banyak yang bunuh diri karena tidak 
sanggup menerima cobaan itu. 

Di bawah ini ada beberapa cara mencegah timbulnya putus 
asa sehingga hidup lebih bermakna. 

Slide 2: 1. Berbaik sangkalah kepada Tuhan 

Ingat bahwa semua yang kita alami ada hikmahnya. Di 
balik semua itu pasti ada pelajaran dan hikmah yang bisa 
diambil. Semua ini hanyalah sebuah cobaan dan bukti 
kecintaan Tuhan kepada kita. 

Slide 3: 2. Berpikirlah bahwa tidak ada kegagalan yang abadi 

Tidak ada kegagalan yang ada di dunia ini. kita bisa 
mengubahnya dengan berbuat hal-hal baru. 


156 Teknologi Informasi dan Komunikasi im tuk SMP/MTs Kelas IX 










Slide 4: 

Slide 5: 

Slide 6: 

Slide 7: 

Slide 8: 

Slide 9: 

Slide 10: 

Slide 11: 

Slide 12: 

Slide 13: 


3. Tetapkan tindakan kita 

Dalam keadaan apapun, kita tetap bisa memilih tindakan. 
Saat gagal kita bisa memilih untuk ambruk, berteriak, atau 
mengubah kebiasaan lama dan mencari jalan untuk 
mengatasi masalah yang tengah kita hadapi. 

4. Bersikap lebih fleksibel 

Kehidupan tidak selalu seperti yang diharapkan. Apabila 
kita dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru, maka 
ketegangan kita akan berkurang. 

5. Kembangkan tindakan yang kreatif 

Tanyakan pada diri sendiri, "Kesempatan apa bagi saya 
di sini? Jalan yang mana yang terbuka bagi saya?. 

6. Evaluasi setiap situasi 

Pikirkan segala tindakan sebelum bertindak agar bisa 
didapatkan pemecahan masalah yang terbaik 

7. Ingatlah bahwa kegagalan adalah peluang kita 
Kegagalan itu sebenarnya adalah peluang kita. Dari 
kegagalan, kita bisa belajar tentang bagaimana kita bisa 
gagal dan bagaimana kita mengatasi sebuah kegagalan 

8. Bangkitkan minat pada berbagai hal 
Mengerahkan seluruh energi untuk satu aspek dalam 
kehidupan akan membuat kita hancur jika yang kita 
minati gagal. Minat yang beragam dan keterlibatan dalam 
berbagai kegiatan mengimbangi masalah muncul pada 
area lain. 

9. Lihat sisi positifnya 

Kegagalan memang merupakan pengalaman yang menya- 
kitkan. Tapi daripada memikirkan kerugian yang kita 
alami, lebih baik fokuskan pada apa yang telah kita pelajari. 

10. Bertanggung jawab 

Jangan salahkan orang lain jika gagal, tapi perhatikan baik- 
baik masalahnya dan cobalah memahaminya. Tanyakan 
pada diri sendiri, bagaimana mengatasinya? 

11. Jaga keseimbangan 

Kegagalan dapat memengaruhi kita secara emosional, 
yang berdampak terhadap tindakan kita. Karena itu, 
sebelum dihadang kegagalan, mulailah berlatih untuk 
saling membantu dengan teman. 

12. Pelihara selera humor 

Humor dan tertawa memang tidak segera memecahkan 
masalah, tetapi akan membantu kita melihat masalah 
secara perspektif. Hal itu bagaikan cahaya dalam kegelapan. 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 157 


MANFAAT PELAJARAN INI 


r a 

Belajar PowerPoint sangat menyenangkan, kalian bisa belajar 
membuat presentasi mulai dari awal sampai merancang dan membuat 
secara lebih menarik dan profesional. Pelajarilah hal-hal baru dalam 
bidang Informasi dan Teknologi agar kalian tidak ketinggalan zaman 
dan yang jelas pengetahuan kalian dapat bertambah. Ingat, selalu ada 
tempat yang lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia untuk 
orang yang pandai dan mau belajar. 

V_ I _ ) 

RANGKUMAN 

■ Dulu untuk menyampaikan sebuah presentasi digunakan Over Head 
Projector (OHP), namun sekarang sudah digantikan oleh komputer 
dan LCD proyektor. 

■ Macam-macam aplikasi presentasi, antara lain Microsoft PowerPoint, 
OpenOffice Impress, Presentation X3, StarOffice Impress, KPresenter. 

■ Bagian-bagian layar kerja Microsoft PowerPoint, antara lain title bar, 
menu bar, toolbar standard, toolbar formatting, area outline, area slide, 
taskpane, tombol view, toolbar drawing, dan status bar. 

■ Kita dapat mengetik teks (materi) yang akan dipresentasikan dalam 
area slide dengan klik "Click to add title" atau "Click to add subtitle". 

■ Salah satu kelebihan efek animasi PowerPoint adalah kemampuan 
untuk memberi lebih dari satu efek pada satu objek. 

■ Hyperlink adalah koneksi dari satu slide ke slide yang lain, suatu 
presentasi dalam suatu presentasi (grup), suatu halaman web, atau 
ke suatu file. 

■ Hyperlink dapat berupa teks atau sebuah objek misalnya picture, grafik, 
shape, atau wordart. 

■ Action button adalah tombol siap pakai yang disisipkan ke dalam slide 
presentasi dan dapat diberikan fungsi hyperlink di dalamnya. 


UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Program software yang digunakan untuk membuat presentasi 
adalah .... 

a. MS. Word c. MS. PowerPoint 

b. MS. Excel d. Microsoft Office 


158 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTsKelas IX 








2. Contoh content layout yang digunakan untuk membuat presentasi: 



Dari gambar di atas yang digunakan untuk membuat Title and 
Text adalah .... 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 


3. Menu yang membedakan program PowerPoint dengan program 
Office lainnya adalah.... 

a. format c. normal view 

b. slide show d. slide sorter view 

4. Langkah-langkah untuk masuk lembar kerja Microsoft PowerPoint 
adalah .... 

a. start->program->MS. Office->MS.PowerPoint 

b. start->MS. Office->program->MS.PowerPoint 

c. klik kanan ikon MS.PowerPoint 

d. klik start->MS.PowerPoint 

5. Perhatikan gambar di bawah ini! 




sm "*d 









— 


m jfww 

■ ™ 


(1) (2) (3) (4) 

Gambar layout di atas yang bisa digunakan untuk menyisipkan 
gambar adalah .... 

a. 1 c. 3 

b. 2 d. 4 

6. (1) aktifkan slide 

(2) klik new slide 

(3) klik slide layout 

(4) klik menu insert 

Urutan yang benar untuk membuat tampilan slide baru adalah .... 

a. (1), (2), (3), (4) c (3), (4), (2), (1) 

b. (2), (3), (4), (1) d. (4), (2), (3), (1) 

7. Speed pada custom animasi adalah perintah untuk mengatur 
mulainya .... 

a. animasi objek c. presentasi 

b. efek animasi d. transisi 


Bab 7 Materi Pengayaan: Program Presentasi 159 




































































8. Sound pada slide transition adalah perintah untuk presentasi agar 
dapat .... 

a. menentukan kecepatan efek animasi 

b. pergantian slide secara otomatis berurutan 

c. memberikan efek suara saat pergantian slide 

d. melihat langsung efek transisi saat presentasi 

9. Kegunaan dari action button adalah .... 

a. mengontrol objek c. mengontrol proses objek 

b. mengontrol slide d. mengontrol suara 

10. Ikon yang akan ditampilkan pada saat menyisipkan ikon CD audio 
adalah .... 



B. Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Apa saja program presentasi yang kalian ketahui selain MS. Office 
PowerPoint? 

2. Jelaskan langkah-langkah menjalankan program MS. Office 
PowerPoint! 

3. Menurut pendapat kalian, apa saja kelebihan yang dimiliki pro¬ 
gram MS.Office PowerPoint? 

4. Coba praktikkan langkah-langkah menambah efek suara pada efek 
animasi! 

5. Jelaskan langkah-langkah menambah gambar pada slide! 


KREATIVITASKU 

Kalian telah belajar berlatih membuat slide presentasi, bukan? Nah, 
kali ini kalian diminta untuk membuat slide presentasi sesuai ide, 
gagasan, kreativitas, dan desain kalian sendiri. Supaya lebih menarik, 
disarankan pada kalian untuk menambah efek suara, efek animasi, 
gambar, atau lainnya. Materi yang dipresentasikan bebas, bisa apa saja 
temanya. Lakukan langkah-langkah seperti contoh pada materi. 
Simpan hasil kegiatan kalian ini dalam bentuk CD dan selanjutnya 
kumpulkan pada guru TIK kalian. Selamat mengerjakan! 


160 Teknologilnformasi danKomurrikasi untuk SMP/MTsKelas IX 
















Glosarium 


access point (ap) 

aplikasi browser 
application layer 


backbone 

bandwidth 


bluetooth 

bridge 

broadband 

carding 

chatting 

client 

data sharing 
desktop 
dial up 

direktori 


suatu tempat yang menjadi pusat dari beberapa koneksi 
terhubung (jaringan komputer); suatu box tempat dimana 
kabel telepon dari pelanggan telepon terkoneksi (jaringan 
telepon) 

program yang berfungsi menampilkan informasi yang 
diperoleh dari internet 

lapisan paling atas dari protokol model OSI ( Open System 
Interconnections ) yang berfungsi untuk mengelola 
interaksi antara program dan pemakai, menerima perintah 
dari pemakai dan mengembalikan kode error ke pemakai 
jika terjadi error 

saluran utama penghubung antar network pada suatu 
daerah yang jaraknya saling berjauhan 

besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang 
dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network; 
lebar pita atau kapasitas saluran informasi; kemampuan 
maksimum dari suatu alat untuk menyalurkan informasi 
dalam satuan waktu detik 

spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau 
disebut Personal Area Networks (PAN) tanpa kabel yang 
dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi 
di antara peralatan-peralatan 

peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas 
atau memecah jaringan 

frekuensi jalur lebar yang mampu memindahkan lebih 
banyak data dan lebih tinggi dibandingkan dengan 
frekuensi yang lebih sempit ( narrowband) 

kejahatan dalam internet bagi yang berbelanja lewat 
internet dengan menggunakan kartu kredit 

berdialog dengan sesama pengguna internet 

komputer yang digunakan untuk melakukan pengolah- 
an data yang diambil dari server 

pemakaian file data tunggal oleh lebih dari satu orang 
atau komputer 

layar monitor yang dipenuhi dengan ikon-ikon yang me- 
wakili program yang terdapat di dalam komputer 

jenis komunikasi data dengan menggunakan modem dan 
saluran telepon biasa untuk dapat berhubungan antara 
satu komputer dengan komputer lain 

informasi mengenai lokasi dari suatu file yang kebanyakan 
berkaitan dengan penyimpanan data 


Glosarium 161 


disconnect 

download 

driver 

e-commerce 

e-government 

e-learning 

e-mail 

enkripsi 

ethernet card 
firewall 

ftp 

gopher 

GPRS 

http 

hub 

infrared 

instal 

Internet Fax 
Internet Telephony : 


hubungan terputus; tidak menyambung 

menyalin data dari server secara remote; mengambil file 
atau mentransfer file dari satu komputer ke komputer 
lainnya 

perangkat lunak pengendali perangkat yang berfungsi 
mengeksekusi perintah yang berkomunikasi dengan 
pengendali ( adapter ) di perangkat dan menunggu sampai 
operasi yang dilakukan perangkat selesai 

kegiatan perdagangan, jual beli, promosi, dan sebagainya 
yang dilakukan melalui internet 

pemberian informasi dan layanan dari pemerintah kepada 
masyarakat melalui internet 

belajar jarak jauh dengan menggunakan internet 

elektronic mail, sebuah layanan untuk pengiriman surat 
elektronik 

proses untuk mengubah sebuah pesan (informasi) 
sehingga tidak dapat dilihat tanpa menggunakan kunci 
pembuka 

kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat peng- 
hubung komputer dalam suatu jaringan 

kombinasi dari hardware maupun software yang me- 
misahkan sebuah network menjadi dua atau lebihbagian 
untuk alasan keamanan 

protokol yang mengatur tata cara transfer file dalam 
bentuk biner dan teks antara dua node internet 

protokol yang dirancang untuk mengakses sistem go¬ 
pher atau melalui telnet 

salah satu standar komunikasi wireless (nirkabel)yang 
memiliki kelebihan dalam kecepatan, mencapai 115 kbps, 
dan terdapat dukungan aplikasi yang lebih luas, termasuk 
aplikasi grafis dan multimedia 

protokol utama web yang mengatur tata cara yang harus 
dipakai oleh browser untuk mengambil dokumen web 
dalam format html 

sarana network yang digunakan untuk memperkuat 
transmisi sinyal pada suatu jenis workstation tertentu 

gelombang cahaya infra merah yang dapat digunakan 
untuk proses transmisi data jarak dekat 

proses pemasangan dan penyetingan perangkat keras 
maupun lunak agar bisa digunakan oleh sistem 

layanan internet yang digunakan untuk mengirim faksimili 

fasilitas internet yang memungkinkan para pengguna 
untuk berbicara melalui internet 


162 TeknologiInformasi dan Komunikasi untukSMP/MTsKelasIX 


internet layer 

intranet 

ISP 

jalur komunikasi 
jaringan WiFi 

kabel & konektor 

kecepatan 

komunikasi data 

kriptografi 

LAN 

mailing list 

MAN 

modem 

network access 
news group 

NIC 

NNTP 


penggambaran hubungan yang dapat terjadi antara dua 
pihak yang berada pada jaringan yang berbeda seperti 
network layer pada OSI 

sebuah jaringan khusus dengan sistem dan prinsip yang 
sama dengan internet 

organisasi komersial yang menyediakan akses internet 
bagi pelanggannya 

fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan 

jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang 
elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mengirimkan data 

kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan 
satu komputer dengan komputer yang lain 

jumlah data dalam bit yang melewati suatu medium 
dalam transfer data dalam satu detik 

proses pengiriman data dan penerimaan data dari dua 
atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan 
baik lokal maupun global seperti internet 

ilmu yang mempelajari tentang penyandian untuk 
pengamanan data 

network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang 
lokasinya terbatas di dalam satu gedung dan tidak 
menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti 
telepon, melainkan pemilik dan pengelola media 
komunikasinya 

layanan internet yang dapat digunakan untuk ber- 
komunikasi 

jaringan yang menjangkau antarwilayah dalam satu 
provinsi 

device yang mampu membuat komputer terkoneksi 
dengan internet melalui jalur telepon standar; modula¬ 
tor atau demodulator suatu alat yang mengalihkan data 
dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog 

lapisan yang mengatur penyaluran data frame-frame data 
layer pada media fisik yang digunakan secara handal 

fasilitas layanan internet yang dapat digunakan untuk 
berkomunikasi dan berdiskusi membahas suatu topik 
dalam sebuah forum antara pengguna satu dengan yang 
lainnya 

circuit board yang memberi kemampuan komunikasi 
jaringan ke komputer-komputer personal yang terpasang 
pada motherboard 

protokol yang mendistribusikan berita di Usenet yang 
sering disebut news 


Glosahum 163 


password 

penerima data 
physical layer 

pop 

pretty good privacy : 
protokol 


proxy server 

repeater 

router 

secure socket layer : 
server 

shortcut 

sinyal analog 
sinyal digital 

sistem informasi 
offline 


kata sandi atau kode rahasia yang biasanya digunakan 
dalam jaringan pc 

alat yang menerima data atau informasi 

layer satu atau lapisan terbawah dalam OSI seven layer 
model yang berhubungan dengan masalah electrical dan 
mekanisme koneksi dalam jaringan dan digunakan oleh 
data link layer 

protokol yang digunakan untuk menerima, mengenali, 
dan menyimpan e-mail 

disingkat PGP; salah satu implementasi dari teknik enkripsi 
dalam sebuah program. 

sekumpulan aturan yang mendefinisikanbeberapa fungsi 
seperti pembuatan hubungan, proses transfer suatu file, 
serta memecahkan berbagai masalah khusus yang ber¬ 
hubungan dengan komunikasi data antara alat-alat tersebut 
supaya komunikasi dapat berjalan dan dilakukan dengan 
benar 

server yang digunakan untuk menyimpan data web yang 
pernah diakses oleh pengguna 

alat yang bertugas untuk meregenerasi atau memperkuat 
sinyal yang masuk 

suatu media penghubung jaringan ke dunia luar atau 
sering digunakan sebagai penghubung antarbeberapa 
jaringan yang memiliki id berbeda 

disingkat SSL; mekanisme yang digunakan oleh web 
server untuk mengacak atau meng-enkripsi data 

sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis 
layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer 

jalan pintas atau sebuah lintasan yang lebih pendek 
daripada lintasan normal menuju pada aplikasi atau 
metode operasi tertentu dengan tujuan menghemat waktu 
dari langkah pengoperasian yang biasa 

pemanfaatan gelombang elektromagnetik; proses 
pengiriman suara, misalnya pada teknologi telepon, 
melalui gelombang elektromagnetik 

merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal 
menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 (disebut juga 
dengan biner) untuk proses informasi yang mudah, cepat 
dan akurat 

suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomu- 
nikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data tetapi 
data yang dikirimkan tidak langsung diproses oleh CPU 


164 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 


sistem operasi (os) : 


situs 

situs dinamis 

situs interaktif 

situs statis 
smtp 

sniffer paket 


switch 


sumber data 
telnet 

terminal 


topologi bus 


topologi jaringan 
topologi ring 


topologi star 

transmitter 
transport layer 

tv kabel 
WAN 

violence and gore 
website 

WWW 


sistem operasi perangkat lunak yang mengatur dan 
mengendalikan perangkat keras dan memberikan 
kemudahan penggunaan komputer ke pemakai serta 
mampu mengontrol penyimpanan data, input, output 
dari suatu perangkat ke perangkat lainnya 

suatu tempat yang menyediakan informasi secara elektro- 
nik, dimana informasi tersebut diolah oleh komputer 

situs yang dapat menampilkan informasi berbeda kepada 
pengguna yang berbeda pula 

situs yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara 
aktif dengan situs 

situs yang berisi pemaparan informasi 

protokol untuk pengiriman e-mail 

pengendus paket atau penyadap paket yang merupakan 
sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada 
jaringan komputer 

perangkat jaringan yang bekerja di lapisan data-link, 
mirip dengan bridge, berfungsi menghubungkan banyak 
segmen LAN ke dalam satu jaringan yang lebih besar 

unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi 

protokol yang dirancang untuk melakukan remote ac¬ 
cess melalui internet antara dua node yang terpisah jauh 

suatu i/o device yang digunakan untuk mengirim data 
dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan 
fasilitas telekomunikasi 

bentuk topologi yang menggunakan sebuah kabel 
tunggal atau kabel pusat dimana seluruh workstation 
dan server dihubungkan 

gambaran struktur jaringan yang menggambarkan 
bagaimana sebuah jaringan didesain 

bentuk topologi dimana semua workstation dan server 
dihubungkan sehingga terbentuk satu pola lingkaran 
atau cincin 

bentuk topologi jaringan berupa percabangan dari titik 
tengah ke setiap titik atau pengguna 

pemancar 

lapisan yang berfungsi untuk menangani interaksi antara 
proses-proses pada node sumber dan node tujuan 

akses internet yang menggunakan jaringan tv kabel 

jaringan komputer yang mencakup area yang besar 

kekejaman dan kesadisan yang ditampilkan di internet 

kumpulan halaman-halaman web 

fasilitas yang memberikan layanan untuk mencari 
informasi dan data yang mudah 


Glosarium 165 




Daftar Pustaka 


Budi Permana. 2004. Seri Penuntun Praktis Microsoft Office PowerPoint 2003. 
Jakarta: Elex Media Komputindo 

Hendroyono, Toni. 2005. Trik SearchingEffektif diInternet Yogyakarta: Andi Offset. 
http://zaki.web.ugm.ac.id., diakses 5 Juni 2009 
http://2.bp.blogspot.com, diakses 5 Juni 2009 
http://cangkruk.com, diakses 5 Juni 2009 
http://thekeyofthelight.blogspot.com, diakses 5 Juni 2009 
http://www.google.com, diakses 11 Juni 2009 
http://lgirsang.blogspot.com, diakses 11 Juni 2009 
http://bebas.vlsm.org, diakses 11 Juni 2009 
http://daudforster03.blogspot.com, diakses 15 Juni 2009 
http://pakmulkom.blogdetik.com, diakses 18 Juni 2009 
http://arema.cjb.net, diakses 18 Juni 2009 
http://tegtitan.wordpress.com, diakses 18 Juni 2009 
http://opaumar.blogspot.com, diakses 18 Juni 2009 
http://id.shvoong.com, diakses 18 Juni 2009 
http://www.crayonpedia.org, diakses 18 Juni 2009 
http://kangbudhi.wordpress.com, diakses 18 Juni 2009 
http://members.tripod.com, diakses 18 Juni 2009 
http://start-country-software.blogspot.com, diakses 18 Juni 2009 
http://putra-ins04.blogspot.com, diakses 19 Juni 2009 
http://www.nurwajianto.tk, diakses 19 Juni 2009 

Isroi. 2005. Trik Desain Presentasi dengan PowerPoint. Jakarta: Elex Media 
Komputindo 

Oetomo, Budi Sutedja Dharma,dkk. 2007. Pengantar Teknologi Informasi Internet. 
Yogyakarta: Andi Offset. 

Onno, W. Purbo. 2007. Internet Wireless dan Hotspot. Jakarta: Elex Media 
Komputindo. 

Probo Hindarto. 2007. Lebih Kreatif dengan Yahoo. Yogyakarta: Andi Offset. 

Purnomo Salimin, dkk. 2006. Panduan Praktis Microsoft Office 2003. Surakarta: 
Lembaga Pendidikan ALFABANK 

Rafiudin, Rahmat. 2005. Membangun Server FTP. Yogyakarta: Andi Offset. 

Tim Ensiklopedi. 2005. Ensiklopedi Umum UntukPelajar Jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar 
Baru van Hoeve. 

Wahana Komputer. 2005. Melindungi Anak Anda Saat Berinternet. Yogyakarta: 
Andi Offset. 

Widhiani Purwaningsih. Modul, diakses 18 Desember 2009 
Wikipedia Ensiklopedi berbahasa Indonesia 


166 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 


Sumber Gambar dan Foto 


CD Kumpulan PDF PC-Media 12 Edisi, 2006 
Encarta Encyclopedia, 2006 
http://batikyogyakarta.file. wordpress.com, 2009 
http://e-lite.smpn2-sbp.sch.id, diakses 18 Juni, 2009 
h ttp:/ /indr a wanbp.file. wordpress, com, 2009 
http://id.wikipedia.org, diakses 15 Februari 2009 
http://id.wikipedia.org, diakses 16 Februari 2009 
http://www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
http://www.google.co.id, diakses 18 Juni 2009 
http://www.bukukita.com, diakses 18 Juni 2009 
http://www.e-smartshcool.com, diakses 18 Juni 2009 
http://groups.google.co.id, diakses 18 Juni 2009 
http://www.bappenas.go.id, diakses 19 Juni 2009 
http://www.google.co.id, diakses 16 Februari 2009 
http://training.fe.unpad.ac.id, 2009 

Kutipan dark Buku Pengantar Teknologi Informasi Internet, 2007 
Print Screen browser Mozilla Fire fox, diolah 26 Januari 2009 
Microsoft Internet Explorer, diakses 17 Februari 2009 
Microsoft Office 2003, diolah 17 Februari 2009 
Print Screen Microsoft Office 2003, diolah 18 Februari 2009 
Print Screen Windows XP, diolah 17 Februari 2009 
Print Screen Windows XP, diolah 18 Februari 2009 
www.duniacyber.com, 2009 

www.institutteknologibandung.com, diakses 26 Januari 2009 
www.pendidikan.net, diakses 26 Januari 2009 
www.alibaba.com, diakses 5 Februari 2009 
www.bcchardware.com, diakses 5 Februari 2009 
www.blogspot.com, diakses 5 Februari 2009 
www.emmitsburg.net, diakses 5 Februari 2009 
www.entiatechnologies.com, diakses 5 Februari 2009 
www.indo-work.com, diakses 5 Februari 2009 
www.kutaikartanegara.com, diakses 5 Februari 2009 
www.laughingsquid.com, diakses 5 Februari 2009 
www.ottogroup.com, diakses 5 Februari 2009 
www.perbanas.edu, diakses 5 Februari 2009 
www.techgadgets.com, diakses 5 Februari 2009 
www.yahoo.com, diakses 5 Februari 2009 
www.mp3car.com, diakses 15 Februari 2009 
www.mirc.com, diakses 15 Februari 2009 
www.wikimedia.org, diakses 15 Februari 2009 
www.yahoo.com, diakses 15 Februari 2009 
www.benpinter.net, diakses 16 Februari 2009 


Daftar Pustaka 167 


www.bcchardware.com, diakses 16 Februari 2009 
www.bumi.net.id, diakses 16 Februari 2009 
www.cbc.ca, diakses 16 Februari 2009 
www.duniacyber.com, diakses 16 Februari 2009 
www.infokomputer.com, diakses 16 Februari 2009 
www.intikamedia.com, diakses 16 Februari 2009 
www.photobucket.com, diakses 16 Februari 2009 
www.pcwin.com, diakses 16 Februari 2009 
www.rbytes.net, diakses 16 Februari 2009 
www.sendblaster.com, diakses 16 Februari 2009 
www.vivanes.com, diakses 16 Februari 2009 
www.wordpress.com, diakses 16 Februari 2009 
www.yahoo.com, diakses 16 Februari 2009 
www.zdnet.com, diakses 16 Februari 2009 
www.dikti.com, diakses 17 Februari 2009 
www.depdiknas.com, diakses 17 Februari 2009 
www.eramuslim.com, diakses 17 Februari 2009 
www.google.co.id, diakses 17 Februari 2009 
www.glodokshop.com, diakses 17 Februari 2009 
www.jakarta.go.id, diakses 17 Februari 2009 
www.login.yahoo.com, diakses 17 Februari 2009 
www.liputan6.com, diakses 17 Februari 2009 
www.mui.com, diakses 17 Februari 2009 
www.republika.co.id, diakses 17 Februari 2009 
www.yahoo.com, diakses 17 Februari 2009 
www.kompas.com, diakses 18 Februari 2009 
www.yahoo.com, diakses 18 Februari 2009 
www.apikescm.ac.id, diakses 19 Februari 2009 
www.blogspot.com, diakses 18 Juni 2009 
www.rics.org, 2009 


168 Teknologi Informasi dan Komunikasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 


Indeks 


A 

ADSL 65, 66, 77 

akses 7, 8, 15, 16, 22, 24, 28, 35, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 62, 63, 65, 66, 67, 78, 
125, 26, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 
137,138,139,140,144,145,146,147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153 
animasi 83, 91, 141, 142, 143, 146, 147, 
148, 149, 155, 156, 159, 160 
aplication layer 13, 33 
aplikasi browser 35, 42, 43, 62, 64 
aplikasi opsional 35, 43, 62, 64 
attachment 107, 123 

B 

backbone 35, 38, 62, 63 
bandwidth 21, 63 
bridge 13, 18, 19, 22, 33, 34 
broadband 65, 66, 77 
browser 8, 26, 35,42,43, 62, 64, 79, 80,85, 
86, 87, 88, 89, 95, 98, 101, 122, 123, 
124,130 



carding 1, 8, 10, 38, 123, 141 
chatting 7, 11, 43, 48, 53, 54, 62, 79, 83, 
84, 122, 123 

client 13, 15, 20, 21, 33, 48, 53 

D 

destination 13 

dial up 35, 39, 43, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 
72, 76, 77, 78 

domain 36, 90, 122, 124, 137, 140 
download 43, 48, 55, 62, 64, 85, 111 



e-commerce 1, 6, 127 
e-government 1, 6 
e-learning 1, 129 

e-mail 6, 7, 8, 17, 43, 79, 80, 81, 82, 84, 
100,102, 104,105,106,107,109,110, 
111, 112,113,117,118,120,121,122, 
123,124,33,134 



FTP 13, 26, 28, 33, 79, 83, 122, 123 


G II 

gopher 13, 26, 34, 3 

GPRS 35, 39, 41, 42, 62, 63, 64, 65, 66, 
73, 74, 76, 77 

H 

handphone 41, 42, 65, 66, 73, 76, 77, 78 
hiburan 1, 5, 7, 10, 11 
http 6, 13, 26, 28, 30, 31, 33, 37, 65, 82, 
84, 90, 95, 96, 97, 98, 126, 127, 128, 
129,130,131,132,133,134,135,136, 
137, 138, 139, 140 

hub 13, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 34 

I 

IM3 65, 73, 77 
Inbox 110 

instal modem 35, 45, 60, 62 

internet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 60, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 
101,108,112,122,123,125,126,128, 
130, 136, 139, 141 

Internet Fax 79, 84, 122 
Internet layer 13, 27, 33 
Internet Telephony 79, 84, 122 
intranet 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 
ISP 35, 36, 37, 38, 39, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 86 
ISP Telkomnet 65, 67, 71, 77 

J 

jaringan komputer 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28, 29, 30, 
32, 33, 34 

Jaringan LAN 16,17, 33,35,39,41, 62, 65 
jaringan WiFi 35, 40, 41, 62, 64, 65 



komunikasi data 13, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 32, 33, 34 
konektor 13, 20, 33 
Konektor 20 


Indeks 169 







































































































1 ' L 

LAN 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
33, 34, 35, 39, 41, 62, 65, 77 
link 3, 10,17, 20, 27, 85, 89, 90,101,113, 
114, 117, 151 

login 110, 113, 114, 118, 121, 127 

M 

mailbox 81 

MAN 13, 17, 18, 33 

Matrix 65, 73, 74, 75, 77 
milis 82, 84, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 
mIRC 35, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 60, 
62, 64 

modem 5, 13, 17, 18, 24, 25, 33, 35, 39, 
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 62, 63, 
64, 66, 67, 70, 74, 75, 77, 78 
multimedia 141, 142, 143, 154 

N | 

Network Access Layer 13, 27, 33 
Network Interface Card (NIC) 13, 19, 33 
newsgroup 79, 82, 122, 123 

o 

online 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 24, 25, 33, 
34, 38, 66, 77,127,128,135,136,138, 
139,140 

P 1 

password 17, 30, 72, 78, 110, 119, 124 
penipuan 1, 8, 9, 10, 38 
perjudian 1, 8, 9, 10 
physical layer 13, 27, 33, 34 
pornografi 1, 8, 10 

PowerPoint 141, 142, 143, 144, 145, 148, 
151, 153, 154, 158, 159, 160 
program presentasi 141, 160 
proxy server 35, 38, 62 

R 

receiver 13, 22, 24 
repeater 13, 19, 33, 34 
router 13, 19, 33, 34 

s 


send 82, 85, 105, 106, 109, 120 
server 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 
33,34, 35, 38,41, 53,62,63, 64, 86,112 


Sign In 110, 113 
Sign Out 112, 117 
sign up 60, 101, 113 

sistem komunikasi offline 13, 24, 25, 33, 
34 

sistem komunikasi online 13, 24, 25, 33, 
34 

sistem operasi 35, 42, 43, 44, 62, 142 
situs 2, 5, 6, 7, 8, 9,17, 38, 54, 80, 84, 89, 
99, 101, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129,130,131,134,135,136,137,138, 
139,140, 158, 159,160 
SMTP 13,27,28,33 
source 13, 22 
spamming 115 
surfing 80, 81, 88, 100, 122 



TCP/IP 1, 2, 3, 4, 10, 11, 26, 27, 28, 33 
Telkomsel 65, 73, 77 
Telnet 13, 26, 33, 79, 84, 122 
topologi 13, 20, 21, 22, 33, 34 
topologi bus 13, 20, 22, 33 
topologi ring 13, 20, 22, 33 
Topologi Star 20 
TV kabel 35, 39, 42, 43, 62, 64 
TV kabel 65, 66, 77 



violence and gore 1, 8, 9, 10, 12 



web 38, 63, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 101, 113, 122, 123, 124, 131, 
151,159 
webcam 83, 84 

website 6, 48, 59, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 
90, 91, 101, 122, 123, 124, 143 
WiFi 35, 39, 40, 41, 62, 64, 65, 67, 76, 77 
World Wide Web 80, 122 



XL 65, 73, 77 

Y 

Yahoo! Messenger 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62 

YahoolGroups 112, 113, 114, 116, 118 


170 Teknologi Laformasi dan Komunikasi un tuk SMP/MTs Kelas IX 
































































































































Lampiran 


A. Beberapa Contoh 

www.aljazeera.net 
www. apasich.com 

www. ba tan. go. id 
www.bkn.go.id 
www. bmg.go.id 
www. bpk.go.id 
www. bpp t.go.id 
www.bps.go.id 
www. beri taip tek. com 
www.buddhism.jfoc.net 
www.depbudpar.go.id 
www. depdagri.go.id 

www.dephub.go.id 
www.depkeu.go.id 
www. deplu.go.id 
www. dpr.go.id 
www. depdiknas.go.id 
www. dsim. or.id 
www.detik. com 
www. erain termedia. com 

www. eram uslim.com 
www.fastncheap.com 
www.ilm ukomputer. com 
www.jifisa.net 
www.kompas. com 
www.lipi.go.id 
www.lin ux. org 
www.miti. or.id 

www.mui. or.id 
www.metrotvnews. com 
www.ppsdms. org 
www.plaza .msn. com 


itus di Dnternet 

Situs Stasiun Berita Televisi 

Situs pendidikan yang mengkhususkan pada 

informasi seputar pendidikan 

Situs Badan Tenaga Atom Nasional 

Situs Badan Kepegawaian Negara 

Situs Badan Meteorologi dan Geofisika 

Situs Badan Pemeriksa Keuangan RI 

Situs Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Situs Badan Pusat Statistik 

Situs Berita IPTEK Online 

Situs Keagamaan (Buddha) 

Situs Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 
Situs Departemen Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah 

Situs Departemen Perhubungan 

Situs Departemen Keuangan Republik Indonesia 

Situs Departemen Luar Negeri 

Situs Dewan Perwakilan Rakyat 

Situs Departemen Pendidikan Nasional 

Situs Dompet Sosial Insan Mulia 

Situs Majalah Detik 

Situs Era Intermedia , menerbitkan buku-buku 
pemikiran dan pergerakan 
Situs Berita Dunia Islam 

Situs layanan pembelian komputer secara online 
Situs IlmuKomputer 
Situs Media JIFISA Software House 
Situs SuratKabar Kompas 
Situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
Situs Sistem Operasi Jaringan Internet 
Situs Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indone¬ 
sia (Mm) 

Situs Majelis Ulama Indonesia 

Situs Stasiun Berita Televisi 

Situs Program Pembinaan SDMStrategis 

Situs layanan belanja online untuk buku-buku , 

cassete, CD dan VCD\ komputer > elektronik, dan 

lain-lain 


Lampiran 171 


www.onlinebooks.library.upenn.edu Situs perpustakaan online 

www.perpustakaan-online.blogspot.com Situs perpustakaan online 

ww.wedangjae.com Situs Komunitas Wedang Jae 

(Wacana dan Analisis Jurnalis- 
meEmpatik) 


B. Cara Membuat Friendster 

Friendster merupakan fasilitas di internet untuk membuat jaringan pertemanan. 
Kalian dapat menampilkan foto, gambar, atau bahkan video di dalam friendster. 
Friendster dapat digunakan sebagai media menjalin persahabatan dengan teman- 
teman di luar daerah. Berikut ini beberapa langkah membuat friendster. 

1. Sebelum kalian membuat friendster, kalian harus melakukan pendaftaran di 
internet dengan alamat web www.friendster.com. 



2. Setelah kalian masuk dalam situs www.friendster.com, tunggulah sebentar 
hingga kalian menemukan halaman friendster seperti di bawah ini. 


©friendster. 


Sewehr Wen. | Fngrmister 


,mt#r S Google 


Home Profile Apps Connections Explore^ Search 


Mobile 


Select Language English 
Me$Si>5jt£ | settings I Help I Login 


Classifieds Jobs find Friends 



Find Friends on Friendster 

Search over 95 million profiles 


Search 


Popular Members 




A YudHa Dwie 
Indonesia 


Jessica 

23, Single 
Metro Manila. PM 


Jofn Friendster 

Email Address 

Password: 

Re-enter 
password: 


Firsl Name: 
Last Name: 



Date of birtrr 

Month ^ 

Day 3 

Year y 


Gender: 

®Msie Ofemoie 



Country: 

Indonesia 



■ 


Register 


Sir <jli0<irfl Ih* "ft*flirt*/ 1 button igi** to Fii*n4rt#fFtoini$ of s*rvto*. 

and ?«rMy Ih-al yog jrt $v*r 16 ysars of jg« 


New Members 


Cmtsy 

21 . 



W 


nriaymay 

1?.Srtg(e 



glen 
2$, Single 


172 Teknologi Laformasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 







































































3. Dalam tampilan awal jendela Home Friendster (FS) masih dalam bahasa 
Inggris, jika kalian kesulitan dalam bahasa inggris, dalam FS pun juga sudah 
tersedia dalam bahasa Indonesia, seperti pada layanan email yahoo maupun 
gmail. Kalian dapat mengganti bahasa dalam FS dengan cara berikut ini. 

a. Coba perhatikanbagian pojok kanan atas jendela FS, kalian akan menemui 
menu select language. 

b. Pada menu itu arahkan mouse pointer kalian pada tulisan English (tanpa 
diklik) nanti akan muncul menu bahasa, lalu klik tulisan bahasa dan pilih 
Bahasa Indonesia. 


©friendster. 


Home Profile Apps Connection* 


Search: Web | Friendster _ 

Google I l (£) 


Explore-’ Search 


Select Language 


Messages | Settings 


Mobile 


Classifieds Jobs 



Find Friends on Friendster 

Search over 95 million profiles 



Search 


Join Friendster 


Email Address: 

Password: 

Re-enter 

password: 


First Name: 
Last Name: 
Date of birth 
Gender 
Country: 


Month v Day v Year v 


©Male OFemale 


Indonesia 


[Engksh v 


[Englirh 

| Espahol 

2.^01 


T lino Vi£l 

Bahasa Indona 

41 iv ifm-1 

I 

r 


Popular Members 



Muhammad I kram mlcHeLLe_FULL 

20, Sngfe 18, Single 

Kuala Ptah. Negen Pa say. Metro Mante, 
SemMan, MY PH 


Register 


by clicking the'Rogistci' button you agio* to Fnendstofs form* of sonic*, 
jnd codify that you ore owoi 10 yoots of jgo 


New Members 



4. Setelah melakukan perintah pada no. 3, kalian akan melihat tampilan berikut ini. 


©friendster 


Home Profit Aplikasi Hubungan 


Pencarian: Web | Friendster _ 

Googk* I I ► 


Jelajahi-’ Pencarian 


Mobile 


Pih Bahasa I Bahasa v 
Pesan | Pengatuun | Bjntu.111 | Login 


Kelompok Pekerjaan Cari Teman 



Cari Teman di Friendster 


Bergabung dengan Friendster 

Alamat Email 
Sandi 

Tulis lagi sandi: 

Nama Depan: 

Nama Belakang: 

Tanggal lahir 
JemsKelamin ©Pria Owamta 


V 

f Hew 

V 

Tehun 

V 


Pencarian di lebih dari 95 juta profil 

Negara 

Indonesie 

V 

Pencarian 





Anggota Populer 



_ 


Dong jn mengklfc tombol *D jfljifcjn" beudi And j sotuju dong on syjut 
leyjnjn Fnendrtei. d<n Andj mengjfcui bih—j uju An da di lilt 10 
tjhun. 


Anggota Baru 




Lampiran 17 3 
































































































5. Selanjutnya, kalian dapat mengisi data-data kalian pada formulir yang telah 
ditampilkan. 


Bergabung dengan Friendster 

Alamat Email: 


Sandi: 

Tulis lagi sandi: 

Nama Depan: 
Mama Belakang; 
Tanggal lahir: 
Jenis Kelamin: 
Negara: 


Bulem 

V 

Hari 

V 

Tahun 

V 


® Pria Owanita 


Indonesia 


Daflarkan 


Dengan meng*kffrtombol pl Datftai1<an 0 berarti Anda s 
Ijyjnan Friendsten dsn An da mengakui bahwa usia 



6. Jika kalian belum memiliki e-mail, kalian dapat membuat e-mail dengan 
langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada Bab 5. Untuk mengisi pass¬ 
word isilah dengan kata yang tidak mudah ditebak orang tapi tetap mudah 
kalian ingat, sebaiknya kombinasikan antara huruf dan angka. 


174 Teknologi Laformasi dan Komurdkasi untuk SMP/MTs Kelas IX 


































































































7. Setelah kalian mengisi dengan lengkap data-data yang diminta, segera klik 
Daftarkan. Jika kalian berhasil dan tidak ada kesalahan dalam pengisian 
data, kalian akan melihat tampilan berikut ini. 


©friendster; 


Percarifln; Weh | Frienastcr 

J Gothic I 


PMh Bahama v 


l 


Home Prfllil' 1 flplikuKi Hubungan v Jelujjlu*' Poneanan 


Mobile 


PeSJIt | P«nU4UH HI | Bjifli I .HI I LOUttrt 


Kg lorn p ok PEkEijaan flan fsmart 


Selamat datang di Friendster, dyah pramesti 

Hanya diperlukan beberapa langkah cepat unEuk dapaE berhutiungan dengan teman bam. leman lama sskalah. menDiniort dan berbagi 
bersams fold dan Yideo Keren, dan masib bamyak lagi. 


Undang teman dari buku alamat Anda 


Email [pfam&sti.dyah 
Sandi 


@ yahoo.c«n v 


□ Periksa undengan sebekim kirim 



loncali > 


KarmttcfakmeiwiiTipari infarmesi login Anda 



Cara lain mencari leman baru 

rules afa mat email set era manual 
Imp or dad file 


8. Jika ada kesalahan dalam pengisian data, silahkan isi kembali data-data yang 
masih kosong. Kalian akan melihat tampilan seperti berikut jika terjadi 
kesalahan dalam pengisian data. 




Bahasa v 


Suat Account Anda 


© 


Kesalahan 

Silakan pilih sandi Parjang sandi bams 5 hinge a ID karakter dan hanya frerdiri atas huruf 
den/eteu angka Perfietikan: sandi membedekan penggunaao hunui'besardab humtkecll! 


Ala mat Email: 
Sandi: 

Tulis lagf sandi: 


dyah.pranwsii@yaboo.oQ.id Haws divertkasi, DIgunaken s ebagai ID login. 


Kekuetan Kata Sandt; Tidak Diranking 
Sandi yang dimasukKan tidak sesual. 


Hama Depan: 
Hama Belakang: 

Tanggal lahir: 
Jems Kelamin; 
Negara: 


□ 


Sembunyukan nama beiakang pada profitsaya 


Mei 0? [v. 


1393 


®Pria Owanita 


Indonesia. 


Lakukan werifikasi re< 



Masukkan karakter sepsrti di atas. 


Mari berg a bung dengan 

Friendster untuk... 

+ Oari taman lama dart bam 
+ Berbagi Foto 
+ Bangun prof I Anda 
+ Berhubungan dengan profil 
panggannar 

Lib at siapa yang sudab ada di 
Fnendster 


Kefefafcan Ptivasi Fniendsiei 


Lampiran 17 5 














































































































9. Setelah berhasil, segera cek e-mail kalian untuk mengaktifkan keanggotaan 
kalian di FS dengan cara klik link aktifasi akkun di kotak masuk e-mail kalian. 
Berikut ini contoh tampilannya. 


Email Masuk 


Tampilkan Semua Pesan ▼ 


Pcsan 1*2 d*ri 2 P* 




10 . 


Dalam contoh ini menggunakan e-mail dari layanan gmail dengan tampilan 
seperti di bawah. 


©friendster. Selamat Datang Caii Teman Anda 


Halo dyah, 

Selamat datang di Friendster! Berikut ini daftar hal-hal yang membantu Anda memulai: 

[^L ill at Siapa yang Sedang Online - Periksa buku alamat email Anda untuk melihat kontak yang 
sudah ada di Friendster. 

E^Undang Teman - Ketik alamat email, atau impor buku alamat Anda (jangan khawatir, Anda 
dapat mengambil dan memilih siapa yang ingin Anda undang). 

I Buat profit Anda - Kehidupan Friendster Anda terpusat pada profil Anda. Siapkan profil Anda 
karena dari sinilah teman dan calon teman Anda melihat Anda. 

EDUpload foto Anda - Biarkan orang lain melihat Anda. Upload sekumpulan gambar. 

©Lakukan verifikasi alamat email Anda. Klik tombol di bawah ini untuk memverifikasi bahwa 
Anda benar-benar ada. 


Lakukan Verifikasi Email 


Apabiia meng-klik link di atas tidak berhasil. ketik atau satin dan tempel link di bawah ini ke browser Web Anda. Pastikan 
Anda menyalin link MM* dmn htimU m da soasi tarn b ah an. 

TTHp7A/wy/y triendster,comA/erifyemail.php?verity=39369 

Apabiia Anda membutuhkan bantuan sambil menggunakan, klik link Banfuan di sudut kanan atas. 
-Teman Anda di Friendster 


176 Teknologi friformasi dan Komurdkasi untuk SMP/MTs Kelas IX 

























11. Setelah kalian klik link verifikasi itu, kalian akan di bawa ke halaman jendela 
friendster. Jika halaman yang kalian jumpai seperti di bawah ini, maka kalian 
telah selesai melakukan verifikasi email. 


Wti Bahos* Bahasa 


©friendster. 


Pancanan Web | Friendstei 

p0w * r ^Goo}ilc 


Home Profit-' Aplikasi Hubungan-' Jelajahi- Pencarian 


Mobile 


Pesan | Pengaturan | Bantu an | Logout 


Kelompok Pekerjaan CariTeman 


/ - 

Undang teman dari buku alamat Anda 


\ 

Tulup Q 

Email Saudi 



pfametli dyah @ yahoo com v 

Undang 


G Penksa undangan sebelum kirim 



Kami tidak menympan informasi login Anda 

TUiS Efrod ffla 

\_ 


_^ 



Kotak Masuk 
Saya 

IAMB AH Btlktl 
Ala* iidt Ant la 
Atm URL Amid 


Alat Saya 
Posting Buletin 
Uplo.nl Foto 
Posting Jeiftdiiku 
Untieing Tenidii 
Edit Pi ofil 

Lebiii baiiy.ik 



Peneinu Teman 



lien 

19,La|ang 



Pe 

19 . Lajang 


muadz 
20. La>ang 



OERAM echa niNks 

16 , 1*3 21 . Lajang 20 ,Lai«r>g 

Compicated 


Leto*> banyak Perbarui proU Anda unit* tarfcah teman 

(5004) 


Kegidtdii Jdtingdii Saya: 02/20/2009 


Teman 

Saya Penggemai 

Book m.ilk 

Giup 

Teman Sekolati 



Experience 
it noiSl 


Dapatkan pemhaiuan enuil 


Lihat Siapa yang Sedang Online 

Periksa buku alamat email Anda untuk melihat siapa saja yang sudah ada di 
Friendster 

Apabila teman Anda telah ada di sim, Anda dapat segera mengmmi mereka 
permintaan menjadi teman Apabila belum, Anda dapat dengan mudah menginm 
mereka undangan untuk bergabung. 


Apa sa|d y.ing add di tldldin iPod Andd? 
Tiiniukkdii iiHisikfdvoiit Andd! 



18:41 * Friday,20 February 2009 

You’ve Got 1 Message 

Open Message Now 


IAHOOIhm 

1 Hotmail 

f Gwail | 

AOL 


iW&NiTiA»a 
■■■• lll tta . 

a 6 »i- 

QG. com 

|[ dhnl 


.CSV File 


Advertise on Friendster Click here to find out more 


Langkah verifikasi email ini harus dilakukan, karena kalau kalian tidak 
melakukan, pada saat login di friendster nanti kalian tidak bisa mengirim 
pesan kepada anggota friendster yang lain. 

12. Setelah melakukan verifikasi, kalian perlu mengganti profil dengan cara 
mengarahkan mouse pointer pada menu profil saya (tanpa klik) lalu klik 

menu edit profil. 


©friendster 


Pencanen: Web I Frwndster 


Home Profit Aplikasi Hubunflan-' Jelaiahi-' Pencarian 
Edit Prod) 



□ Pe 


Komlidl 

TiJs< 


Rcscnsi 

Hlofl 

I email Spcsidl 
Video 


Papa n Byte! in 


FT 


Masuk 


IAMUAH Bnkn 

Aldi 11 .it Andd 
Atm URL Anda 


Alat Says 

Posting Bute tin 
Upload Foto 
Posting Joirt.nihn 
Unddug lemon 


nat Anda 


s. 

Tuij? U 

Saudi 




Undang 


n 



a 

r dan lile 


___ J 


Pi'ih Bahasa Sahasa v 


Mobile 


Ptsm I Peiirf.rtup,ii> | Bniui.in J Logout 


Kelompok Pekerjaan Cati Teman 


Pei mm To man 


lien 

19, Lajang 



P e R m En 
19, Lajang 



©ERAM 
16 , It's 
Completed 


echa 
21, Lajang 


muadz 
20, Lajang 

u 



niNks 
20, Lajang 


Lampiran 17 7 





























































































13. Selanjutnya, kalian akan dapat melihat tampilan seperti gambar di bawah. 
Tampilan awal masih kosong, kalian bisa mengisinya sesuai dengan keinginan 
kalian. Tampilan berikut hanya menampilkan sebagian saja. Untuk 
selengkapnya, kalian dapat mempraktikkannya sendiri. 


P9h Bahasa Sahara 


©friendster. 


Pencarian: Web | Friendster 

Google I I ® 


Home Profit ▼ Aplikasi Hubungan* Jelajahi* Pencarian 


Mobile 


Pesan | Pengaturan | Barrtuan | Logout 


Kelompok Pekerjaan CariTeman 


Profil Saya 

Baru! Temukan kembali profil Anda dengan HTML, CSS, atau AudioMdeo! 

Utama Atut Perguiuan Tinggi Sekolali 


* Menunjukkan kolom yang wajlb dtlsl 


Teriakanku: 


Menurutku persahabatan adalah napas 
kehidupan 


Posting Jedtanku 


Stsa karakter 


205 | 


Kebijakan Privasi 

Friendster tldakmenglrim Spam atau menjual 
alamat email Alamat email Anda akan tetap 
rahasla. 

STnebltakan Privasi 


Jems KeUnun *: OPha 


®W0nta 


Tertarik Beit emu 
Orang untuk 


□ Pna Berkencan 
□warm® Berkencan 

O Hubungan dengan Pna 

□ Hubungan dengan Wania 
CD Teman 

CD Mira Aktivtas 
G Hanya nvefthat-fchat 


® Laiang 

O Ada Hubungan Khusus 
Status: O Pasangan dan Oatom Negen 
O Men* ab 
Ors CoiT»*cated 


Tanggal Lahir 
llegara 

Provinsi atau llegara 
Bagian: 


Jan v 

106 d|l992 

l^] 








Indonesia 

V 






JawaTengeh 

d 



Advertise on Friendster. Chck here to find out more 


178 Teknologi Informasi dan Komurrikasi untuk SMP/MTs Kelas IX 









































Diunduh dan BSE.Mahoni.oom 



ISBN 978-979-095-173-0 (no. jilid lengkap) 
ISBN 978-979-095-213-3 (jil. 3j) 


Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks 
pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam 
proses pembelajaran meialui Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 49 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009. 


Harga Eceran Tertinggo (HET) *Rp 11.586,00 









